ALI “IMRAN 
(Keluarga 'Imran) 
Surah ke-3 
200 Ayat. Madaniyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Aliflam mim. 

2. Alloh, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
melainkan Dia. Yang Maha Hidup kekal lagi Berdiri 
Sendiri. 

3. Dia telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) 
kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan 
terhadap kitab yang telah diturunkan sebelumnya 
dan menurunkan Taurat dan Injil, 

4. sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi 
manusia, dan Dia menurunkan Al Furqan. 
Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap 
ayat-ayat Alloh akan memperoleh siksa yang berat; 
dan Alloh Maha Perkasa lagi mempunyai 
pembalasan siksa. 

5. Sesungguhnya bagi Alloh tidak ada satupun 
yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. 
6. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim 
sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan 
(yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

7. Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) 
kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang 
jelas (mudah dipahami), itulah pokok-pokok isi Al 
Ouran dan yang lain (ayat-ayat) samar-samar (yakni 
ayat-ayat yang mempunyai beberapa pengertian). 
Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong 
kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat- 
ayat yang samar-samar dari ayat Al Quran untuk 
menimbulkan fitnah dan mengharapkan 
penjelasannya, padahal tidak ada yang mengetahui 
penjelasannya melainkan hanya Alloh. Dan orang- 
orang yang mendalam ilmunya berkata: " kami 
beriman kepada ayat-ayat yang samar-samar, 
semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidaklah 
mengambil pelajaran (dari ayat-ayat yang samar- 
samar) melainkan orang-orang yang berakal. 


GI 25 


Suratu Ali 'imran 


> 


Bismil lahir rahmanir rahim 


PNG KA AR O Taher Arp AE a PA Ie © -<t 
Al-Kitab kepada Dia telah Yang Berdiri Yang Dia mela- tu- tidak Alloh Alif lam 


(Al-Quran) p kamu menurunkan 2 Sendiri Maha Hidup inkan han ada 1 mim 
Alif lam mim (1) Allahu Ia ilaha illa huwal hayyul gayyum (2) Nazzala 'alaikal kitāba 


» AN NN, Dg r A “ta » “3 Kg Žv AA wr? 
. ( ) 2 - Nada A P 5 G 2 
ve Q KAI Al d Aku Ld batas Gel 
dari dan Taurat dan Dia masa terhadap membe- dengan 
3 Injil menurunkan sebelumnya apa (kitab) narkan sebenarnya 

bilhaggi mushaddigal lima bainayadaihi wa-anzalat taurata wal-injil (3) Min 

SA X 1 2415, 2, T AA P r A? REA AAA zZ A Ao 
BMW PL GS Gal ol D IG MUI sk g 
bagi Alloh terhadap mereka orang-2 sung- Al-Furqan dan Dia bagi menjadi sebe- 
mereka ayat-ayat kafir yang guh turunkan manusia petunjuk lumnya 


qablu hudal linnasi wa-anzalal furgan innal ladzina kafaru bi-ayatil Iahi lahum 


AN. Go da a NAN A Sor ay Bog IA 
adle 2 Yw ol Aa 5 SE al Wai Sa 
atas- tersem- tidak Alloh sesung- pembalasan mem- Maha- dan yang siksa 
Nya bunyi guhnya 4 siksa punyai perkasa Alloh berat 
`adzābun syadid wallahu 'azizun dzun tigam (4) Innal lāha lā yakhfā 'alaihi 


2 A Ro A 2 Kd a (0) TA | 2 NM ca . 571 
membentuk yang Dia- langit di dan bumi di sesuatu 
kalian lah 5 tidak (apa pun) 


syai-un fil ardhi wala fis sama" (5) Huwal ladzi yushawwirukum 


& 
7A C3 IA Bo A I ZA a AO P SI . 
0... MM . kd 
Pe Aa | a VI dl Y A AS AI G 
Dia- Maha- Maha- Dia mela- tuhan tidak Dia ke- bagai- rahim da- 
lah 6 bijaksana perkasa inkan ada hendaki mana lam 


fil arhami kaifa yasya" Ia ilaha illa huwal 'azizul hakim (6) Huwal 


y 3 AA GA GB Li 8 PE AN? Aa tag” x 5 
- . - - . - $ . 
SI a SI A LN X0 CSI ole dal SAI 
Al-Kitab pokok- itulah (jelas/ tegas) ayat- daripa- Al-Kitab kepada menu- yang 
pokok ayat danya kamu runkan 


ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi 


& 
PEA G IG Sos z AÈ > E EG Go OZA aiz 
PE te e . pa - 
! DA D 0 3 DA 5 P3 
samar-2 apa maka me- cende- hati-hati da- orang-2 maka (samar-samar) dan 
yang reka ikuti rung sesat mereka lam yang adapun yang lain 


wa-ukharu mutasyabihat fa-ammal ladzina fi gulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha 


AN G pg Z IG 2 — 2 —, 
Pa TK ag r > NG “2 an a 
— .- jo am Ae r Pad Ph Pa 
Alloh mela- penjelasan menge- dan (penjelasan- dan meng- fitnah untuk meng- daripa- 
inkan tahui tidak nya) harapkan harapkan danya 
minhub tigha-al fitnati wabtigha-a ta“wilih wamā ya`lamu ta Wilahu illal lāh 
£ 5 Ta Tea > 2w Sa Y TA AA Re an 2 / zÂ z i£ 
H . a P . 0 150 P LA 
K5 9 Kh De YA S a El oY Al G Opruh dig 
mengambil dan Tuhan sisi dari semua- kepa- kami mereka ilmu di da- dan orang-orang 
pelajaran tidaklah kami nya danya beriman berkata lam yang mendalam 


war rasikhuna fil 'ilmi yaguluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wamā yadz-dzakkaru 


» L1 Lr LOSSA 2 1 Ir 1233 2 A 
- 


Kang Du SI ay Laga ey 


dan Engkau tun- saat sesu- hati Engkau con- ja- Tuhan orang-orang yang mela- 
berilah juki kami dah kami dongkan sesat ngan kami 7 mempunyai akal inkan 
illā ulul-albāb (7) Rabbanā lā tuzigh qulūbanā ba`da idz hadaitanā wahab 
rF Z AN Z 2 A “2 tg la aT P 
A A E CA) D 7 A “akik ZA 7 
mengum- sungguh Tuhan Maha Eng- sesungguh- rahmat sisi Eng- dari untuk 
pulkan Engkau kami 8 Pemberi kau nya Engkau kau kami 


lana mil ladunka rahmah innaka antal wahhāb (8) Rabbanā innaka jāmi`un 


6 PP 


PN t- > 7 A TA A 29. D 8 ,. 
DI AI TH Uu 5 


Dr 


VAN 


D 
O 3 ca 23 U 


janji Dia me- tidak Alloh sung- pada- kera- tak untuk manusia 
9 nyalahi guh nya guan ada hari 
nasi liyaumil lā raiba fih innal lāha lā yukhliful mi'ad (9) 


» AA LI L A PMA » A42 »A ss 24.5 A? 7 5 
| | 2 P a . 3 ° , : 
anak-anak dan harta benda dari men- tidak mereka orang-orang sesung- 
mereka tidak mereka mereka cukupi dapat kafir yang guhnya 


Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum 


2» 


LL < A 2 


y Es Lr AN & Pan A As SA Pa EEA 3 T w 
Q) D y Tw SS 
JI Ir | na) 3929 (A Lol, ea Pn OA 
keluarga/ seperti api bahan me- dan sedikit- Alloh dari 
kaum keadaan 10 neraka bakar reka mereka itu pun (siksa) 


minal lāhi syai-3 wa-ula-ika hum wagudun nar (10) Kada'bi ali 


2 AN De SA AN Ne aa a Kn a 
MPN a able DL AS as a gib oso 
disebabkan Alloh maka menyik- ayat-ayat mereka sebelum dari dan orang- Fir'aun 
dosa-2 mereka sa mereka Kami dustakan mereka orang yang 
fi auna walladzina min gablihim kadz-dzabu bi-ayatina fa-akhadzahumul lāhu bidzunubihim 
aa ee AH TETE. 
—x | LH P WY ll Jai aho 
kalian pasti mereka kepada kata- siksa- sangat dan 
akan dikalahkan kafir orang-2 yang kanlah 11 (Nya) keras Alloh 


wallahu syadidul 'igab (11) Qul lilladzina kafaru satughlabuna 


S5 5S MW Ah A a NI LP 
Sg - D3 - T Bara 
telah sung- tempat dan neraka ke dan kalian 
ada guh 12 seburuk-2 Jahanam dalam akan digiring 
watuħsyarūna ila jahannama wabirsal mihad (12) Qad kana 
2 > DT > > Ai Ta fa. SN Jaa > GA APA 
d jl 3 E Ww GS Ii ya g D KS 
Alloh jalan di berperang sego- bertemu dua go- pada tanda- bagi 
longan (berperang) longan tanda kalian 
lakum āyatun fi fi-atainil taqata fi-atun tuqatilu fi sabilil lāhi 
3 L p 277 Ar pa Pa PTA S, Pa ` 2A. 
a19 SA <5 5 AAA TAI. YO S JESF 
dan mata pandangan dua kali seba- mereka melihat kafir dan 
Alloh kepala nyak mereka (orang-2 muslim) yang lain 
wa-ukhrā kāfiratuy yaraunahum mitslaihim ra“yal “ain wallahu 
C RR aa AN ET 11 Ma a 
UN aua A g A aAA o a App 
bagi orang yang benar-2 ada demikian pada sesung- Dia ke- siapa dengan perto- Dia me- 
mempunyai pelajaran itu yang guhnya hendaki yang longan-Nya nguatkan 


yu-ayyidu binashrihi may yasya" inna fi dzālika la`ibratal li-ulil 


SAN 


? 


— s“ a A EA wA AN D 2 
: 2 - v A < Ta D 
wanita- dari segala yang kecin- bagi dihiasi 


wanita diingini taan manusia pandangan 13 
abshar (13) Zuyyina linnasi hubbusy syahawati minan nisa-i 


penglihatan 


Z Les AN PER È mT 
TB Q dina Yi 


8. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau jadikan hati kami condong kepada 
kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada 
kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari 
sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha 
Pemberi (karunia)". 

9. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau 
mengumpulkan manusia untuk (menerima 
pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan 
padanya". Sesungguhnya Alloh tidak menyalahi 
janji. 

10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, tidak 
mencukupi harta benda dan anak-anak mereka 
(untuk menebus) siksa Alloh sedikitpun. Dan 
mereka itu adalah bahan bakar api neraka, 

11. seperti keadaan kaum Firaun dan orang- 
orang yang sebelum mereka; mereka 
mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Alloh 
menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. 
Dan Alloh sangat keras siksa-Nya. 

12. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: 
"kamu pasti akan dikalahkan dan akan digiring ke 
dalam neraka Jahanam. Dan itulah tempat yang 
seburuk-buruknya". 

13. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu 
pada dua golongan yang telah bertemu (untuk 
bertempur). Segolongan berperang di jalan Alloh 
dan (segolongan) yang lain kafir melihat orang- 
orang muslimin dua kali jumlah mereka dengan 
pandangan mata kepala. Alloh menguatkan 
dengan bantuan-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang 
yang mempunyai penglihatan. 

14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia 
kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: 
wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 
jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak 
dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 
dunia, dan di sisi Alloh-lah tempat kembali yang 
terbaik (yakni surga). 


15. Katakanlah: "maukah aku kabarkan 
kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian 
itu?". Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada 
Alloh), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang 
mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal 
didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri 
yang disucikan serta (mendapat) keridaan Alloh. 
Dan Alloh Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. 
16. (Yaitu) orang-orang yang berdoa: “Ya Tuhan 
kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka 
ampunilah segala dosa kami dan lindungilah kami 
dari siksa neraka", 

17. (juga) orang-orang yang sabar, orang-orang 
yang benar, orang-orang yang tetap taat, orang- 
orang yang menyedekahkan hartanya (di jalan 
Alloh), dan orang-orang yang memohon ampun di 
waktu sahur. 

18. Alloh menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan 
melainkan Dia (yang berhak disembah). Para 
Malaikat dan orang-orang yang berilmu yang 
menegakkan keadilan (juga menyaksikan yang 
demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang 
berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 

19. Sesungguhnya agama (yang diridai) disisi Alloh 
hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang 
telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang 
pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian 
(yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang 
ingkar terhadap ayat-ayat Alloh maka 
sesungguhnya Alloh sangat cepat perhitungan-Nya. 


a A at 3. Pan Mete Ca A CRRI 
dad o BI ag 2 dal Pel 
dan emas dari yang dan 
perak banyak harta 

walbanina walganathiril mugantharati minadz-dzahabi walfidh-dhati 
PA NP AN “end A SA GILA Gi 
kese- demikian dan sa- dan bina- yang 
nangan itu wah ladang tang ternak pilihan 


walkhailil musawwamati wal-an ami walharts dzalika mata ul 


2A PN y s? Sg 5 s 2 y S & ASA 
- Av w 
Q9 NS SL ie | 
(E WM AI Ski AM GAN 
kata- tempat yang di sisi- dan dunia 
kanlah 14 kembali terbaik Nya Alloh 
hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma-ab (14) Qul 
5 yr 2> ws f? Ka 2> T SA 1 2 w 2L 
— 33 e IN gA e ya pa0 
surga Tuhan di mereka bagi orang-2 yang de- dari dengan yang 
mereka sisi bertakwa yang mikian lebih baik 


a-unabbi-ukum bikhairim min dzalikum lilladzinat tagau 'inda rabbihim jannatun 


SSI 


dan 


anak-anak 


kehidupan 


Sog 3 
T ATA 


. 
r 


maukah Ku- 
beritahu kalian 


PPAT GO pa Pd Y jor 2 PN 2 DS 
- w v . 2° a . A . - z .. 
px laa (ala Go Yak HI era o2 Spo 
yang dan di da- mereka sungai- bawah- dari mengalir 
disucikan pasangan-2 lamnya kekal sungai nya 
tajri min tahtihal anhāru khalidina fiha wa azwājum muthahharatuw 
AN 2 \ SN 
Tt, (G2 5 Pan v 2 f S7 3 
C) “ALi Ka a a a D 
pada hamba- Maha dan Alloh dari dan (mendapat) 
15 hamba (-Nya) Melihat Alloh keridaan 
waridhwānum minal lāh wallahu bashirum bil'ibad (15) 
C . Pn 7 2 e? LA Ts OMG! LP Pa 
Lb, EE Ld — Lah Gol v) Uy gw An pal 
dan bebas- segala untuk maka kami telah sungguh Tuhan mereka ber- orang-orang 
kan kami dosa kami kami ampunilah beriman kami kami kata/ berdoa yang 
Alladzina yaqūlūna rabbanā innanā āmannā faghfir lana dzunūbanā wa qina 
AN EC. Lr 
AA A IS AGI O z D 
dan orang-orang dan orang-orang orang-orang neraka siksa 


yang tetap taat yang benar yang sabar 16 


'adzaban nār (16) Ash-shabirina wash-shadiqina walganitina 


- AN 2r? 
45 Jah 


menyak- 
sikan 


2 ale PAN 


dan orang-orang 
yang mohon ampun 


pada waktu 
17 sahur 
walmunfigina walmustaghfirina bil-as-har (17) Syahidal 


ä z? PEA 2 2 A As A A A pp G Da P G4 
bid, Moe Aidi IKI, DA YLKI 


dengan yang me- dan orang-orang dan para Dia melain- tuhan tidak bahwa 
keadilan negakkan yang berilmu malaikat kan ada Dia 
lahu annahu Ia ilaha illa huwa walmala-ikatu wa-ulul 'ilmi ga-imam bilgisth 
PA 
SANI O uei h 2 Oh 2 
ise Lva ol D dl a YI AJI 
di agama sesung- Maha- Maha- Dia melain- Tuhan 
sisi guhnya 18 bijaksana perkasa kan 
lā ilaha illa huwal 'azizul hakim (18) Innad dina 'indal 
Z PA ; 
2 SN at TR e Aa e A 
aa N DAS sal Ga a GG ASI 
r 
dari ke- al-kitab mereka orang-orang berselisih dan Islam 
cuali diberi yang tidak 


lāhil islam wamakh talafal ladzina ūtul kitaba illa mim 


P. æ o KAN 

P MRR 19 

dan orang-2 yang meng- 
infakkan hartanya 


Pa 


al 


aJ) 


Alloh 


mA A 


tidak 
ada 


& 
AT DALI DI 


asasi ingkar dan barang di antara karena ilmu 
ayat-ayat siapa mereka kedengkian 
ba' di ma ja-ahumul 'ilmu baghyam bainahum wamay yakfur bi-ayatil 
2A KET 


A Dl ar A 2 se AN a 2 
aku menye- maka mereka men- maka 


rahkan katakanlah debat kalian jika 19 
lahi fa-innal lāha sari'ul hisab (19) Fa-in hajjuka faqul aslamtu 


e 


G 2 Ar T A A 1 >r 
datang ke- apa sesudah 
pada mereka yang 


membuat sangat Alloh maka Alloh 
perhitungan cepat sungguh 


2 ag Ar - SES IT Sa [2> KEA a P aah y pg 
PRA AH Jos Ga AI a ES 
dan orang-orang Al-Kitab mereka kepada dan ka- mengikuti danorang kepada diriku 
yang umi diberi orang-2 yang takanlah aku yang Alloh 


wajhiya lillahi wamanit taba`an waqul lilladzina ūtul kitāba wal-ummiyyina 


AE Z Gor > - Ter | LZ (TA 27 LAr pr 
5 3 A5 AR gols ol sule 
maka sung- mereka dan mereka menda- maka mereka ma- maka apakah kalian 
guh hanyalah berpaling jika pat petunjuk sungguh suk Islam jika masuk Islam 
a-aslamtum fa-in aslamu fagadih tadau wa-in tawallau fa-innama 
& 

P DAA 2 S P Z wA AN ra Pa 2 (97 pa 3 pa A) Pd SS “yh 
. 2 . . (rc) 2 $ 2 
LSS GA a E) Sue a ar d a 

mereka orang-2 sesung- pada/ akan Maha dan menyam- kewajiban 
kafir yang guhnya 20 hamba-2 (-Nya) Melihat Alloh paikan atas kamu 
'alaikal balagh wallahu bashirum bil'ibad (20) Innal ladzina yakfuruna 
s °A’ Sa ke y 2 L “ y A s A3 200 ` MN 
Kad ye 
dan mereka kebe- bukan/ para dan mereka Alloh kepada 
membunuh naran tanpa nabi membunuh ayat-ayat 
bi-ayatil Iahi wayagtulunan nabiyyina bighairi haggiw wayagtulunal 
Y PA » 2 Pa 
2 Asg A — 2. — 2A SL A 7? 
AA rnd AI Ni: ya TAG ANA AL An A 
maka sampaikan kabar manusia dari dengan mereka orang-orang 
gembira pada mereka berbuat adil menyuruh yang 


ladzina ya"muruna bilgisthi minan nasi fabasy-syirhum 


JARI 2 s 7> 2 ASA PN - Z 
AGA sb D LA DN a aaa 
amal-amal lenyap/ orang- mereka yang dengan 

mereka putus orang yang itu 21 pedih siksa 


bi`adzābin alim (21) Ulā-ikal ladzina habithat a`māluhum 


O G BK GC ENG A 
Nag ye? — pari leg z2 2915 GI 3 
penolong dari bagi dan dan dunia di 


22 mereka tidak akhirat 
fid dunya wal-akhirati wama lahum min nashirin (22) 


I 
) Ka a | P An D MA a A Zn AN 
SI a Pi Ds DN 5 
Kitab kepa- mereka Al-Kitab dari baha- mereka orang-2 ke- kamu tidak- 
da diseru gian diberi yang pada perhatikan kah 


Alam tara ilal ladzina ūtū nashibam minal kitabi yud'auna ilā kitābil 


EO TA ea y K tc Dad Beo 2 
mereka mem- dan diantara sego- ber- kemu- diantara supaya ia mene- Alloh 
23 belakangi mereka mereka longan paling dian mereka tapkan hukum 


lahi liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridhun (23) 


ak Par ke yh... Pe P Pa ah Z AZ 233 - 
2 5 A % (SG 3 3 2 s 
PA 2 JARA LEI Yi EN | | H1 A3 
dan memper- yang dapat bebera- ke- api akanme- tidak mereka 
dayakan mereka dihitung pa hari cuali neraka nyentuh kami berkata 
Dzālika bi-annahum galu lan tamassanan naru illa ayyāmam ma`dūdāt wagharrahum 


karena sung- demi- 
guh mereka kian itu 


20. Kemudian jika mereka mendebat kamu 
(tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "aku 
menyerahkan diriku kepada Alloh dan (demikian 
pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan 
katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi 
Al Kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf: 
"Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka 
masuk Islam, sesungguhnya mereka telah 
mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, 
maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan 
(ayat-ayat Alloh). Dan Alloh Maha Melihat akan 
hamba-hamba-Nya. 

21. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada 
ayat-ayat Alloh dan membunuh para nabi tanpa 
kebenaran dan membunuh orang-orang yang 
menyuruh manusia berbuat adil, maka 
sampaikanlah kabar gembira pada mereka akan 
siksa yg pedih. 

22. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap 
(pahala) amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan 
bagi mereka tidak ada penolong. 

23. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang 
yang telah diberi bagian yaitu Al Kitab (Taurat), 
mereka diseru kepada kitab Alloh supaya kitab itu 
menetapkan hukum diantara mereka; kemudian 
segolongan dari mereka berpaling, dan mereka 
membelakangi (atau tidak menghiraukan lagi kitab 
Alloh itu). 

24. Hal itu adalah karena mereka berkata: "api 
neraka tidak akan menyentuh kami kecuali 
beberapa hari yang dapat dihitung". Mereka 
diperdayakan dalam agama mereka yang mereka 
ada-adakan. 


25. Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami 
kumpulkan di hari (kiamat) yang tidak ada 
keraguan tentang adanya. Dan disempurnakan 
kepada tiap-tiap diri balasan apa yang 
diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya (atau 
dirugikan). 

26. Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai 
kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang 
yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan 
dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau 
muliakan orang yang Engkau kehendaki dan 
Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di 
tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya 
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

27. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan 
Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau 
keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau 
keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau 
beri rezeki orang yang Engkau kehendaki tanpa 
perhitungan". 

28. Janganlah orang-orang mukmin mengambil 
orang-orang kafir (menjadi) pemimpin, melainkan 
orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat 
demikian, niscaya tidak ada (pertolongan dari) 
Alloh sedikitpun, kecuali kamu memelihara diri 
dari mereka karena (ada) sesuatu yang ditakuti. 
Dan Alloh memperingatkan kamu terhadap diri- 
Nya (yang sebenarnya harus ditakuti). Dan hanya 
kepada Alloh-lah tempat kembali. 

29. Katakanlah: "Jika kamu sembunyikan apa yang 
di dalam dada atau kamu tampakkan, pasti Alloh 
mengetahuinya". Alloh mengetahui apa-apa yang 
ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan 
Alloh Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


» AN. r APA & AT DAL 2 PR A » >° 
a áa A) sia 1 i 
PARI D1 an Nag IN ne L AAA 3 
Kami kumpul- apa- maka (mereka) mereka apa agama da- 
kan mereka bila bagaimana 24 ada-adakan (adalah) yang mereka lam 
fi dinihim ma kanu yaftarun (24) Fakaifa idza jama'nahum 
A S & L 
PIL 2050 A z 4A 22237 Ës, zere Z x 
dan ia usa- apa diri tiap- dan disempur- pada- di- tidak pada 
mereka hakan yang tiap nakan (balasan) nya ragukan hari 


liyaumil lā raiba fihi wawuffiyat kullu nafsim mā kasabat wahum 


y 
“SA 24 2737 pa y GA A AN LA, 2 D 
$ Sa $ 4 J (s0) £ . 
SS Aka Ge ASI Aj HN 3, gA N2 el Y 
kerajaan Engkau kerajaan Yang Merajai/ wahai kata- dianiaya tidak 
beri mempunyai Tuhan kanlah 25 
la yuzhlamun (25) Oulil lahumma malikal mulki tu'til mulka 
A SAH PAKA o7 A Er REC 2 AN Pa NE 2 
.. v . . & š (4 e 4e r 
J359 s J J2 £ groa GA E $- rE a 
dan Engkau Engkau siapa dan Engkau Engkau dari orang kerajaan dan Eng- Engkau siapa 
hinakan kehendaki yang muliakan kehendaki yang kau cabut kehendaki yang 


man tasya-u watanzi'ul mulka mimman tasya-u watu`izzu man tasya-u watudzillu 


P sO AN GA a ahe AA AA “33 
» Nita B? - » % w A A Pi A Ga 2 S 
II 3 Go si S SA na Da AS Ha 


malam Engkau Maha- sesuatu segala atas sungguh (segala) ditangan Engkau siapa 
masukkan 26 kuasa Engkau kebaikan Engkau kehendaki yang 
man tasya" biyadikal khair innaka 'ala kulli syai-in gadir (26) Tulijul laila 
Li ga A A 2 7 R A Li A 
BA D ADA ru KS KA D AI g 
yang dari yang dan Engkau malam ke siang dan Engkau siang ke 
mati hidup keluarkan dalam masukkan dalam 


fin nahari watulijun nahara fil lail watukhrijul hayya minal mayyiti 


AN — p. p 2 > 2 Â 
», S Z 2 PEZA Pd Pa “ yd A r 
(v) Pa . ALAS > Ra aa Ca z Ar v | . - 
SO. NA ( yA Cia . Pu 
3 Žž ai De 2 g r Um - - - Ss 9 
per- dengan Engkau orang dan Engkau yang dari yang dan Engkau 
27 hitungan tidakada kehendaki beri rezeki hidup mati keluarkan 


watukhrijul mayyita minal hayy watarzugu man tasya-u bighairi hisab (27) 


DLL P 2A 2A 2 - “5 LIA 2g ©- ad 

. . . s 2 e L | . e . . S . a 

I SAN 99 D AJ, GaS \ O gagal! Asa Y 
dan barang orang-orang selain dari pemimpin orang-orang orang-orang meng- ja- 

siapa mukmin (sebagai) kafir mukmin ambil ngan 


Lā yattakhidzil mu“minūnal kafirina auliya-a min dūnil mu“minīn wamay 


„5? 28 5 ye "T « i 1 MH PN | 2 2 
PS - - P3 2 o 3 $ 

“AA | IR ol NI SS 8 P1) TEA 3 DAH E 2 

dari kalian pe- bah- kecu- sesuatu/ dalam Alloh dari maka bukan/ demi- ia ber- 
mereka lihara diri wa ali sedikit pun tidak ada kian buat 
yaf'al dzalika falaisa minal lāhi fi syai-in illa an tattagu minhum 

5, GN s A A W ZAL ado AA Arrar A 

.. | -. 

Je Sad maya a dls Ana) ad A0 3 9 AN 
kata- tempat Alloh dan diri-Nya Alloh dan memperi- suatu yang 
kanlah 28 kembali kepada ngatkan kalian ditakuti 


tugah wayuhadz-dzirukumul lāhu nafsah wa-ilal lāhil mashir (28) Qul 


& 
a E Ay Agt MAA Toh AA na a AIA 3 
ð | | sl 
3 L m9 ad dea ID 39 II" Q L Ia ol 
di apa dan lame- Alloh pasti menge- kalian tam- atau dada/ di da- apa kaliansem- jika 
yang ngetahui tahuinya pakkan hati kalian lam yang bunyikan 


in tukhfu ma fi shudurikum au tubduhu ya'lamhul lah waya'lamu ma fis 


he AA š Pa A 
“9 NI 3 G3 SN 


bumi di 


Da A Ie TE 
Maha- segala atas dan 
29 kuasa Alloh 


samawati wama fil ardh wallahu 'ala kulli syai-in gadir (29) 


sesuatu dan apa langit 


yang 


es Par » PA L ri 2 A A A #25 
ia per- dan apa yang di- ( dari ia apa diri tiap- menda- pada 
buat yang hadapkan baikan perbuat yang tiap pati hari 

Yauma tajidu kullu nafsim ma 'amilat min khairim muhdhara wama 'amilat 
AOA Sp 12 G2 L Ar A RA 3-1 Se DA 2 
Kn KE Aai Aa 9 Tg al 3 2» go A 
dan memper- yang ada dan antara- antara bah- kalau ia keja- dari 
ingatkan kalian jauh masa nya (hari) ia wa ingin hatan 


min su-in tawaddu lau anna bainaha wabainahu amadam ba'ida wayuhadz-dzirukumul 


) >A A 282 Ao AN ty? i 23 8, sor | 
e” ag 2 - P a y . o A8 
Al Iya aE Li D a KS a 
Alloh mencintai kalian jika kata- pada ham- Maha dan diri- Alloh 


kanlah 30 ba-2 (-Nya) Penyayang Alloh Nya 
lahu nafsah wallahu ra-ufum bil'ibad (30) Qulin kuntum tuhibbunal lāha 


| A A 
ALA », 29 Ae ZA 3 2È 
KA KS ah al Ke sal 


Maha Peng- dan dosa-dosa bagi San Dia Alloh akan mencin- pa yam 
ampun Alloh kalian kalian ampuni tai kalian lah aku 


5 5 aw r 
m) IA A9 
Maha Pe- 
nyayang 
fattabi'uni yuhbibkumul Iahu wayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim 


An D DAR A II 3 Tn an KO A 
Diame- tidak Alloh maka kalian maka dan Rasul Alloh taatilah kata- 


nyukai sungguh berpaling jika (-Nya) kanlah 31 
(31) Oul athi'ul laha warrasul fa-in tawallau fainnal lāha Ia yuhibbul 
Z 2A nd 


l? \) 2 A\Z NN 2 P 5 AN ro VR 
perai J13 ep x3 Bol w ol ko Ola | 


Ibrahim dan dan Adam Dia te- Alloh sesung- orang-orang 
keluarga Nuh lah memilih guhnya 32 kafir 
kafirin (32) Innal lahash thafa adama wanuhaw wa-ala ibrahima 


y 3 DS pagu Te L KT) Pa Pd NN 
PL Pa PG p Ig pe ZA ng ala 7 » Z 
wh jam foe pas fi> de oke dJi 

dan sebagian dari seba- suatu seluruh atas “Imran dan 


Alloh yang lain giannya keturunan 33 alam keluarga 


wa-ala 'imrana 'alal 'alamin (33) Dzurriyyatam ba'dhuha mim ba'dh wallahu 


Si im 


Kan D JA 3 


kepada aku mena- sung- Tu- “Imran istri berkata ke- 
Engkau zarkan guhaku hanku tika 34 
sami'un 'alim (34) Idz galatim ra-atu 'imrana rabbi inni nadzartu laka 


ag 2 2G 127 ZG Cu AAA FIr A 
Oper SEN ch Sl ga a ga 


s, < 


G 

e 
Maha Me- Maha Men- 
ngetahui dengar 


© 
K 


w f 1 Lr » 2 A A 
S5 obse Sha gb Sl 


A 


ab 3 G 


maka Maha Me- Maha Men- Eng- sungguh dari- maka menjadi hamba perut- dida- apa 
tatkala 35 ngetahui dengar kau Engkau ku terimalah yang berkhidmat ku lam yang 
ma fi bathni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim (35) Falamma 
S9 SLO a s» g a TA >% vr A 22 
ARI 9 Ka Sel anlo ál AYI 9 3 —) ls rang 
- or I > 
ia dengan lebih me- dan seorang aku telah me- sungguh Tu- ia ia mela- 
lahirkan apa yang ngetahui Alloh perempuan lahirkannya aku hanku berkata hirkannya 


wadha`at-hā qālat rabbi inni wadha`tuhā untsā wallāhu a`lamu bimā wadha`at 


C1? a A LA 
SK SM JA 
dan sung- seperti anak anak dan bukan- 
perempuan laki-laki lah /tidaklah 


P / Az À s s Pena AG r 

- - La - 2 gls PrP 2 Sg 
(aku) telah 
menamainya guh aku 


kepada aku mohon per- dansung- Maryam 
Engkau lindungannya guh aku 
walaisadz dzakaru kal-untsa wa-inni sammaituha maryama wa-inni u`idzuhā bika 


2AL sir GEES Aa 12 
dy Kb Pa Sa Ga 
r 
Pena Tuhan- maka me- yang setan dari 


penerimaan nya nerima ia 36 terkutuk 
wadzurriyyataha minasy syaithanir rajim (36) Fatagabbalaha rabbuha bigabulin 


$e AN 


w Zus Pai 
G55: 39 
dan/serta 
keturunannya 


30. Pada hari tiap-tiap diri mendapati apa yang ia 
perbuat dari kebaikan yang ditunjukkan, begitu 
(juga) kejahatan yang ia perbuat; ia ingin kalau 
kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang 
jauh; dan Alloh memperingatkan kamu terhadap 
diri-Nya (Yang Maha Berkuasa). Dan Alloh Maha 
Penyayang kepada hamba-hamba-Nya. 

31. Katakanlah: "Jika kamu mencintai Alloh, 
ikutilah aku, niscaya Alloh mencintai kamu dan 
mengampuni dosa-dosamu". Alloh Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

32. Katakanlah: "Taatilah Alloh dan Rasul-Nya; jika 
kamu berpaling, maka sesungguhnya Alloh tidak 
menyukai orang-orang kafir". 

33. Sesungguhnya Alloh telah memilih Adam, 
Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga `Imran atas 
semesta alam, 

34. (sebagai) satu keturunan yang sebagian 
keturunan dari sebagian yang lain. Dan Alloh Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

35. (Ingatlah), ketika isteri `Imran berkata: "Ya 
Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada 
Engkau janin yang dalam kandunganku menjadi 
hamba yang mengabdi (hanya kepada-Mu), maka 
terimalah (nazar itu) dariku. Sesungguhnya 
Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui". 

36. Maka tatkala isteri Imran melahirkan 
bayinya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku telah melahirkan seorang bayi 
perempuan, dan Alloh lebih mengetahui apa yang 
dilahirkannya itu: dan anak laki-laki tidaklah 
seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah 
menamai dia Maryam dan aku mohon 
perlindungan untuknya serta keturunannya 
kepada Engkau dari syaitan yang terkutuk". 

37. Maka Tuhannya menerima ia dengan 
penerimaan yang baik, dan membesarkannya 
dengan pertumbuhan yang baik, dan Zakariyya 
memeliharanya. Setiap Zakariyya masuk untuk 
menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan 
di sisinya. Zakariyya berkata: "Hai Maryam dari 
mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam 
menjawab: "Makanan itu dari sisi Alloh". 
Sesungguhnya Alloh memberi rezeki kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya tanpa perhitungan. 


38. Di sanalah Zakariyya berdoa kepada Tuhannya 
seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi 
Engkau keturunan yang baik. Sesungguhnya 
Engkau Maha Mendengar doa". 

39. Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil 
Zakariyya, sedang ia tengah berdiri melakukan 
salat di mihrab, (katanya): "Sesungguhnya Alloh 
menggembirakan kamu dengan (kelahiran) Yahya, 
yang membenarkan kalimat (yang datang) dari 
Alloh, (menjadi) panutan (atau contoh yang baik), 
menahan diri (dari hawa nafsunya) dan seorang 
Nabi dari orang-orang saleh". 

40. Zakariyya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana 
aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat 
tua dan isteriku pun mandul?". Berfirman Alloh: 
"Demikianlah, Alloh berbuat apa yang dikehendaki- 
Nya". 

41. Berkata Zakariyya: "Ya Tuhanku, berilah aku 
suatu tanda". Alloh berfirman: "Tanda bagimu, 
bahwa kamu tidak dapat berkata-kata dengan 
manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. 
Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak- 
banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan 
pagi hari". 

42. Dan (ingatlah) ketika Malaikat Jibril berkata: 
"Wahai Maryam, sesungguhnya Alloh telah 
memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan 
kamu atas wanita-wanita semesta alam. 


LGA 


Z LLI Tea ricz a Ac PAN Ar 
Cele > AA las WD : 

A 272 9 x 19 SA 
atas- masuk setiap Zakaria dan meme- yang dengan per- dan Dia me- yang 
nya kali liharanya baik tumbuhan numbuhkannya baik 

hasaniw wa-ambatahā nabatan ħasanaw wakaffalahā zakariyyā kullama dakhala `alaihā 
E y 
Z i Z Ca SL or A r T Z> £ £> E L I Y- 12 rd MA 
s . - “ , e | S 
ini bagi dari hai dia makanan/ di dia mihrab/ Zakaria 
(makanan) kamu mana Maryam berkata rezeki sisinya dapati mimbar 
zakariyyal mihraba wajada 'indaha rizqa gala yamaryamu anna laki hadza 
AN DA -rg 27 882 A4 A 8) 3 $ sa 2... 
(ey) 1 . A & n e è 2 P K 4 A 2 22 
9 Aa JR ss DA OL, al ol A xc AN KAI 
per- dengan Dia ke- siapa Dia mem- Alloh sesung- Alloh sisi dari ia (ma- ia ber- 
37 hitungan tanpa hendaki yang beri rezeki guhnya kanan) kata 
galat huwa min 'indil Iah innal Iaha yarzugu may yasya-u bighairi hisab (37) 
ara A > 4 >r DA aa gg. 4 en C, PAS. 
A59 SA : A5 > NLE 
3» DI a Y a IS D E EA 
ketu- sisi dari untuk berilah Tuhan- dia pada Tu- Zakaria ber- Di 
runan Engkau aku ku berkata hannya doa sanalah 
Hunalika da'a zakariyya rabbahu gala rabbi hab li mil ladunka dzurriyyatan 
— pg Ya Bj — er? 201 EA AN — 4 As | P TÍS L 
G Za A 5 \ B E (ra) | > GA an 
m 9 d9 AK aSo SA AAN re SI NA 
sedang dan para maka me- doa Maha sesungguh- yang 
berdiri dia malaikat manggilnya 38 Mendengar nya Engkau baik 


thayyibah innaka sami'ud du`ā (38) Fanadat-hul mala-ikatu wahuwa ga-imuy 


r d Y r, > 
f v a pe 2 AA y? GB pa A Y l> Pa v 3 
A A a | ? 
o K baa II Da Ml Ol A 8 Ie 
dari dengan mem- dengan menghibur Alloh bahwa mihrab di dia 
kalimat benarkan Yahya kamu salat 


yushalli fil mihrabi annal Ilaha yubasy-syiruka biyahya mushaddigam bikalimatim minal 


w I A AN “2 y f w G “5 G2 Ae Lu ce 3 
C AN E ; 
<» JL pa Ie bayam 9 Awg ai 
Tu- dia (Zakaria) orang-orang dari dan seo- dan me- dan (men- Alloh 
hanku berkata 39 yang saleh rang nabi nahan diri jadi) panutan 
lahi wasayyidaw wahashuraw wanabiyyam minash shalihin (39) Gala rabbi 
& ` y 
A.Z Ba Lss s S 2 Pa PLL GIA AA vw 
- 5 a >” Pe aa a » & A » SD Pa 
Dia ber- mandul dan besar/ aku telah dan seorang ba- terjadi bagai- 
firman istriku tua sampai sungguh anak giku mana 
anna yakunu li ghulamuw waqad balaghaniyal kibaru wamra-ati `āqir gala 
BN — W 2f 2 jr L C AN ana Pa A Pd Tn P Yg 
Z - . (£) A 2 A . S 
tanda- untuk- jadi- Tu- dia (Zaka- Dia ke- apa Dia Alloh demi- 
tanda ku kanlah hanku ria) berkata 40 hendaki yang berbuat kianlah 


kadzalikal lāhu yaf`alu ma yasya" (40) Oala rabbij 'al li ayah 


Ao, s E aa A PP LAN AS PA A Tr LIA Aa 
2K £ W & Ne s - - A 
339 Ga Ý A KG BEN 3 Y D JB 
dan se- isyarat ke- hari tiga (pada) kamu ber- bahwa tanda-2 Dia ber- 
butlah cuali manusia kata-kata tidak engkau firman 
gala ayatuka alla tukalliman nasa tsalatsata ayyamin illa ramza wadzkur 

na KALA AN bil 2i Dat 2s 5 2», A6 
KAI 519 Q) 5 a (29 has OF 
berkata dan dan pada waktu dan ber- sebanyak- Tuhan 

ketika 41 pagi hari petang tasbihlah banyaknya kamu 


rabbaka katsiraw wasabbih bil'asyiyyi wal-ibkār (41) Wa-idz qālatil 


, Y "5 Ba P Y TN An 1 APN de TAI 
Sale 2 Oa : PK 
- D z D G wro oL A - 

dan Dia me- dan Dia me- Dia memilih Alloh sesung- wahai para malaikat 
lebihkan kamu nyucikan kamu kamu guhnya Maryam 


mala-ikatu yamaryamu innal Iahash thafaki wathahharaki wash-thafaki 


>, A2 v7 Az BPN AN ROA Ia" aa 
5 23 (sc) A AU, ds 
Sr éb) Tu PRR Ner Akal ai 
dan kepada taatlah hai semesta wanita- atas 
sujudlah Tuhan kamu Maryam 42 alam wanita 


'ala nisa-il 'alamin (42) Yāmaryamuq nuti lirabbiki wasjudi 


A 2r AA > AN AN 5 P DA A y 
p LA AI e > CP D 2S 
s . 
Se "A Al a D G noli € 2519 
Kami wah- gaib berita- dari demikian orang-orang ber- dan 
yukannya berita itu 43 yang rukuk sama rukuklah 
warka'i ma'ar raki'in (43) Dzalika min amba-il ghaibi nuhihi 
& 
MA pada sa FA ap akan ena 
2 HI KAN HI cg SI 
- - r S o nr 
yang akan siapa di an- anak-anak mereka me- ke- di sisi dan kamu kepada 
memelihara tara mereka pena mereka lemparkan tika mereka tidak berada kamu 
ilaik wamakunta ladaihim idz yulqūna aqlāmahum ayyuhum yakfulu 
PA 2 AN “2 L DI 2 » 2C “2. S r te ar 
z - . (s£) A .. . a 
— La >l O gon 31 DA SIAE r 
berkata ketika mereka ke- di sisi dan kamu Maryam 
44 bersengketa tika mereka tidak berada 
maryama wamakunta ladaihim idz yakhtashimun (44) Idz galatil 


àe - y Ar 
Az -3 Pu Ary 2 PER w G APA NI 
e $ - e 
ag | di Ana AG SD aan AN ol a 2 | 
Al-Masih namanya dari-Nya dengan menghibur Alloh sung- wahai para malaikat 
kalimat kamu guh Maryam 


mala-ikatu yamaryamu innal laha yubasy-syiruki bikalimatim minhus muhul masihu 


AN Ts, AA A? 1l r AN Sia 24 P | LIL A? pn 
R we g .. 5 é 2 » £ 
G) Kad a GA LAB G ea a 
r 
orang-2 yang dan (salah dan di dunia di ter- Maryam putra “Isa 
45 didekatkan seorang) dari akhirat kemuka 
“isab nu maryama wajihan fid dunya wal-akhirati waminal mugarrabin (45) 
ANN TAN Í DS S 2? e / 5 AIL, Ar 
s? ` A Z w 
D Goad yag HE l BG A ae, 
orang-orang dan (salah dan (ketika) buaian da- pada dan dia 
46 yang saleh seorang) dari dewasa lam manusia berbicara 
Wayukallimun nāsa fil mahdi wakahlaw waminash shāliħin (46) 
Yg A ran > 2 2 AS GT A Ar Mg 2 DL I 
2 & . > . ? 2 WI bad 
P. 20. - I 
demikianlah Dia ber- seorang aku dan seorang bagi-  adalah/ bagai- Tuhan- dia (Maryam) 
firman manusia disentuh belum anak ku jadilah mana ku berkata 
Qālat rabbi anna yakūnu li waladuw walam yamsasni ba-syar qala kadzālikil 
PESA sAr A) 


A RoS Pa 
al #3 G 


Diame- apa- 


maka sung- se- 


WM 336 Si 


makaja- jadi- kepa- Dia 


H al 


Dia ke- apa Diamen- Alloh 


47 dilah dia lah danya berkata guh hanyalah suatu netapkan bila  hendaki yang ciptakan 
lāhu yakhluqu mā yasya" idzā qadha amran fa-innamā yagulu lahū kun fayakūn (47) 
A Cs 2 2», 2 SN Z7 2.5 Ne IIA 
2 > - A - a r 
W Kil awb Eandis LSI daa 9 
dan dan dan Al-Kitab dan Dia menga- 
48 Injil Taurat Hikmah jarkan kepadanya 


Wayu 'allimuhul kitaba walhikmata wattaurata wal-injil (48) 


2A “5 Da 3 PAI A AP 21 2, a D Y | Z> g a 
2) Oo? Ad p p J9 Q2 Aa) SS dl KD. 
Tuhan dari dengan tan- aku telah da- sung- sungguh Israil Bani ke- dan (sebagai) 
kalian da (mukjizat) tangi kalian guh aku pada Rasul 


Warasūlan ilā bani isra-ila anni qad ji'tukum bi-ayatim mir rabbikum 


3 Ile 5 l as 24” A P PEPA ar La 

9 a KN KS ai DA A set 3 

S a S a P .. DE L CE ad 
pada- lalu aku burung seperti tanah dari untuk aku sungguh 

nya meniupkan bentuk kalian membuat aku 


anni akhlugu lakum minath thini kahai-atith thairi fa-anfukhu fihi 


43. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud 
dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. 

44. Yang demikian itu adalah berita-berita gaib 
yang Kami wahyukan kepada kamu (Muhammad), 
padahal kamu tidak berada di sisi mereka, ketika 
mereka melemparkan anak-anak panah mereka 
(untuk mengundi) siapa di antara mereka yang 
akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak 
berada di sisi mereka ketika mereka bersengketa. 
45. (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "wahai 
Maryam, sesungguhnya Alloh menggembirakan 
kamu (dengan kelahiran seorang putra yang 
diciptakan) dengan kalimat (yang datang) dari-Nya, 
namanya Al Masih (artinya Rasul yang 
diselamatkan langsung oleh Alloh) 'isa putra 
Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di 
akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan 
(kepada Alloh), 

46. dan dia berbicara dengan 
buaian dan ketika sudah dewasa, 
orang-orang yang saleh". 

47. Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa 
mungkin aku mempunyai anak, padahal aku 
belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun". 
Alloh berfirman: "Demikianlah Alloh menciptakan 
apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Alloh 
berkehendak menetapkan sesuatu, maka Alloh 
hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu 
jadilah dia. 

48. Dan Alloh mengajarkan kepadanya Al Kitab, 
Hikmah, Taurat dan Injil. 


manusia dalam 
dia termasuk 


49. Dan (sebagai) 
berkata): "Sesungguhnya 
kepadamu dengan membawa sesuatu tanda 
(mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat 
untuk kamu dari tanah berbentuk burung; 
kemudian aku meniup tanah berbentuk burung 
itu, maka tanah berbentuk burung itu menjadi 
seekor burung dengan seizin Alloh; dan aku 
menyembuhkan orang yang buta dan orang yang 
berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang 
mati dengan seizin Alloh: dan aku kabarkan 
kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang 
kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu ada suatu tanda bagimu, jika 
kamu adalah orang-orang yang beriman. 

50. Dan membenarkan terhadap apa yang diantara 
kedua tanganku (yakni kitab) Taurat, dan untuk 
menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan 
untukmu, dan aku datang kepadamu dengan tanda 
(mukjizat) dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah 
kepada Alloh dan taatlah kepadaku. 

51. Sesungguhnya Alloh, Tuhanku dan Tuhanmu, 
karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus". 
52. Maka tatkala 'isa mengetahui keingkaran 
mereka (Bani Israil) berkatalah dia: " siapakah 
yang akan menjadi penolong-penolongku untuk 
Alloh?" Para hawari (sahabat-sahabat setia) 
menjawab: " kamilah penolong-penolong Alloh, 
kami beriman kepada Alloh: dan saksikanlah bahwa 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang 
berserah diri. 

53. Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada 
apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah 
mengikuti Rasul, maka catatlah kami bersama 
orang-orang yang menjadi saksi.” 

54. Mereka (orang-orang kafir itu) membuat tipu 
daya, maka Alloh pun (membalas dengan) 
membuat tipu daya juga. Dan Alloh sebaik-baik 
Pembuat tipu daya. 


Rasul kepada Bani Israil (dia 
aku telah datang 


22 LSI 2? f2 A Aa T) 2? 174 SAN 
dan aku me- Alloh dengan 
nyembuhkan izin 


maka ia 
menjadi 


(seekor) 
burung 


dan penyakit orang 
sopak buta 
fayakunu thairam bi-idznil lah wa-ubri-ul akmaha wal-abrasha 


A G1 |) A 
Zos GL DI AA p PETAT 4 > L277? 2A 
JIN Lag ve U Le SEs as vs God! H3 
> - ý 2 D 
kalian dan apa kalian dengan dan aku kabar- Alloh dengan orang dan ku- 
simpan yang makan apa yang kan pada kalian izin mati hidupkan 


wa-uhyil mauta bi-idznil lāh wa-unabbi-ukum bima ta“kulūna wamā taddakhiruna 


N C o, SA ABA >, AG AAF SN . Z Èg 23A 
a) Ciga 5S DI y Aig 3 Sm 3 
NAZ rgs a sad r or a A EER r 
orang-orang kalian jika bagi sungguh ada demi- pada sesung- rumah di 
49 yang beriman adalah kalian suatu tanda kian yang guhnya kalian 
fi buyutikum inna fi dzalika la-āyatal lakum in kuntum mufminin (49) 

a Z G 8z EA G sr »- s Žv 3 
bagi dan untuk Taurat dari tanganku/ antara terhadap dan mem- 
kalian menghalalkan sebelumku apa yang benarkan 

Wamushaddigal lima baina yadayya minat taurati wali-uhilla lakum 
2 2 A si RAW E 2 Pa »A DAS l w | i LP 
Tuhan dari dengan tan- dan aku datang atas- diha- yang sebagian 
kalian da (mukjizat) kepada kalian kalian ramkan 
ba`dhal ladzi hurrima `alaikum waji'tukum bi-ayatim mir rabbikum 
& 
EA sa boz se å a \ i A PAP 17 sa | KER 
O 9AE E — 3) al) Ol T Y yrl aJ 9 
maka sem- dan Tuhan Tuhanku Alloh sesung- dan taatlah pada maka ber- 
bahlah Dia kalian guhnya 50 kepadaku Alloh takwalah 
fattagul lāha wa-athi'un (50) Innal Iaha rabbi warabbukum fa buduh 
pa tt AN â Pad SA 5 AN 

2 A? 1” G a G hi ko (a) D? æ w r e 

dari “Isa menyadari maka yang jalan inilah 
mereka tatkala 51 lurus 


hadza shirāthum mustaqim (51) Falamma ahassa 'is3 minhumul 


As’ A s? P 8, P æ 2I A PAA PTP. 
| La AN AS» í Z A2 s Kj 
kami orang-orang berkatalah Alloh kepada/ menjadi peno- siapa dia keing- 
hawari untuk long-penolongku berkata karan 
kufra qāla man anshāri ilal lāh qālal ħawāriyyūna nahnu 
EN Aea A GT rra E gA E a 
Loyda Ge Ahh ah Al al a 
orang-orang yang bahwasa- dan sak- kepada kami Alloh penolong- 
52 menyerahkan diri nya kami sikanlah Alloh beriman penolong 
anshārul lāhi āmannā billāhi wasyhad bi-annā muslimūn (52) 
L A 23 2 1 Lp NG, PEZE up, PELEA = P Sai 
v Ceb Ia Cash Ih Q Kal 3 
ber- maka catatlah Rasul dan kami telah Engkau kepada kami telah ya Tuhan 
sama kami mengikuti turunkan apa yang beriman kami 
Rabbana amanna bima anzalta wattaba'nar rasula faktubna ma'asy 
IL Pong 3 “GG AF PIL 2r O S? s 
A a19 AN PE 9 19 9 LY Lrg 
sebaik- dan Alloh dan membuat dan mereka mem- orang-orang yang 
baik Alloh tipu daya buat tipu daya 53 menjadi saksi 


syahidin (53) Wamakarū wamakaral lah wallahu khairul 


DAN Padi Ker D “Ce 2 SS 
Abs Lo al gue a Je SI QY LP Lol 
dan mengang- akan mewa- sungguh Aku hai Alloh ber- ketika pembuat 

kat kamu fatkan kamu (Alloh) “Isa firman 54 tipu daya 
makirin (54) Idz galal lāhu ya'isa inni mutawaffika warafi' uka 


PA Z 
ASA al > s4 A at lagi p 7> AN 
$) ga FAN Jeles Il ON 
mereka meng- orang-2 dan men- mereka orang-2 
ikuti kamu yang jadikan kafir yang 


Z 1 


2 


ilayya wamuthahhiruka minal ladzina kafaru waja'ilul ladzinat taba' uka 


zA A DS A GA a AN 7 A y 
æ - 2 
( a di ML E a | AN Al 
tempat kembali kepada- kemu- kiamat hari kepada/ 
kalian Ku dian hingga 


faugal ladzina kafaru ilā yaumil giyamah tsumma ilayya marji'ukum 


GA G © Sasa 43 K3 23 


orang-2 maka (kalian) per- di da- 
yang adapun 55 selisihkan lamnya 
fa-ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun (55) 


kalian 


berada apa 


dalam 
-2 yang 
Fa-ammal ladzina 


PS AN y 


dari dan / EE kepa- 
kanmu da-Ku 
DNA, P A ARA 
mereka orang- di atas 
kafir orang yang 


G Ku i 


di antara 
kalian 


lalu Aku 
memutuskan 


àe y 2 A D A; PEI 
EA a s 2w . 22 Pd ANA CAF zA 
a o 2 2 è S 
dan dan dunia di sangat dengan maka akan Ku- mereka 
tidak di akhirat berat siksa siksa mereka kafir 


kafarū fa-u`adz-dzibuhum `adzāban syadidan fid dunya wal-akhirati wamā 


A r (2 2 ; O 
dan mereka mereka orang-orang 
beramal beriman yang Lan 56 


lahum min nashirin (56) Wa-ammal ladzina amanu wa'amilush 


(ov ) "2> | Ki A A » A AEA 
NMI . . s œ% aJ 9 ( $ BL cat 
orang-orang menyukai tidak dan pahala 
57 yang zalim Alloh mereka 


shalihati fayuwaffihim ujurahum wallahu lā yuhibbuzh zhalimin (57) 


DD KA Sg AN g 


sesung- yang penuh dan peringatan sebagian dari 
guhnya 58 hikmah (Al-Ouran) bukti-bukti 
Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim (58) Inna 


46 GA 1$ ? S yA, sea A Ka 
=» oG o Kd pol E 
z rd 
Dia ber- kemu- tanah dari Dia menja- Adam seperti per- 
firman dian dikannya umpamaan 


TE 
ST 
penolong 


2 pE LAI 


ASI 


I 
maka Dia akan 
menyempurnakan 


KA 


Da 


- 


atasmu/ke- 
pada kamu 


D 
al 


Alloh disisi 


matsala 'isa 'indal Ilahi kamatsali adam khalagahu min turabin tsumma gala 


AN 23 Ag 13 
TN 9 KK 


orang-2 yang termasuk 
60 ragu-ragu dari 


SAS Ie Gii 


kamu maka ja- Tuhan dari 


(menjadi) nganlah kamu 


AN 


kebe- 
naran itu 59 


N 
t 


> A4 
pari 


bagi 
mereka 


5 


dari 


KAA 


r Caa 


kebajikan/ 
saleh 


2A > 
NE 


kami mem- 
bacakannya 


CON 
A 5 
Pa 
demi- 
kianlah 


Pe 


“2 | 5» A 
Le gae Jina 


“Isa perum- 
pamaan 


Ta SU 


maka jadi- adalah/ kepa- 


lahu kun fayakun (59) Alhaggu mir rabbika falā takum minal mumtarin (60) 


ALA Ie EA Ba - £ Ts P DA 
mo | J P Adl a dE IG a 
- I1 P. . pa 
kita me- marilah maka ka- ilmu/ pe- dari datang ke- apa sesu- 
manggil takanlah ngetahuan pada kamu yang dah 


Faman hajjaka fihi mim ba'di mā jā-aka minal 'ilmi fagul ta`ālau nad'u 


CAA A KZ ETRA 
Sa a Sana ny 


(7 2 e 
Coo 
dari pada- 

nya 


San 


lah dia jadilah danya 
LOT DP 
memban- maka si- 
tahkamu apa yang 


S = r 
GE 


dan diri- dan diri- dan istri- dan istri- dan anak- anak-anak 
diri kalian diri kami istri kalian istri kami anak kalian kami 
abna-ana wa-abna-akum wanisa-ana wanisa-akum wa-anfusana wa-anfusakum 
GY LN A f| AI K LA 5G 7 SILA 2» SA 
ri SAN, P Is AN AA ( Karo v r Ar 
orang-orang atas Alloh kutukan maka kita kita ber- kemu- 
61 yang berdusta jadikan mubahalah dian 


tsumma nabtahil fanaj'al la`natal lāhi `alal kadzibin (61) 


55. (Ingatlah), ketika Alloh berfirman: "Hai `isa, 
sesungguhnya Aku akan mewafatkan kamu dan 
mengangkat kamu kepada-Ku serta menyucikan 
kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan 
orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang- 
orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian 
hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku 
memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang 
kamu perselisihkan.” 

56. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan 
Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di 
dunia dan di akhirat, dan mereka tidak 
memperoleh penolong. 

57. Adapun orang-orang yang beriman dan 
beramal saleh, maka Alloh akan menyempurnakan 
pahala mereka; dan Alloh tidak menyukai orang- 
orang yang zalim. 

58. Demikianlah (kisah 'isa), Kami 
membacakannya kepada kamu sebagian dari 
bukti-bukti dan zikir (dalam Al Quran) yang penuh 
hikmah. 

59. Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) 
“isa di sisi Alloh, adalah seperti (penciptaan) Adam. 
Alloh menciptakan Adam dari tanah, kemudian 
Alloh berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang 
manusia), maka jadilah dia. 

60. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah 
kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. 

61. siapa yang membantahmu tentang kisah 'isa 
sesudah datang ilmu (pengetahuan) kepadamu, 
maka katakanlah: "Marilah kita memanggil anak- 
anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami 
dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu: 
kemudian marilah kita bermubahalah (berdoa 
bersama-sama dengan sungguh-sungguh) kepada 
Alloh dan kita minta supaya laknat Alloh 
ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. 


62. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan 
tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Alloh; 
dan sesungguhnya Alloh, Dialah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

63. Kemudian jika mereka berpaling (dari 
kebenaran), maka sesungguhnya Alloh Maha 
Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. 
64. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah kepada 
satu kalimat yang sama antara kami dan kamu, 
bahwa tidak kita sembah kecuali Alloh dan tidak 
kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan 
tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian 
yang lain sebagai tuhan selain Alloh". Jika mereka 
berpaling maka katakanlah: "Saksikanlah, bahwa 


kami adalah orang-orang yang berserah diri 
(kepada Alloh)". 
65. Wahai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah 


membantah tentang Ibrahim, padahal Taurat dan 
Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. 
Apakah kamu tidak berpikir? 

66. Begitulah kamu, kamu ini berbantah- 
bantahan tentang hal yang kamu ketahui, tetapi 
mengapa kamu berbantah-bantahan (juga) 
tentang hal yang tidak kamu ketahui? Alloh 
mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. 

67. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan 
(pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah 
seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Alloh) 
dan sekali-kali bukanlah dia dari orang-orang 
musyrik. 


hanifam muslimaw wam3 kana minal musyrikin (67) 


PS EA y A l SN G \ 5 P. As sr? IN AN 7 

P4 ed A 3 - . 
pe ANN 109 al NI aJl Sp Las Kar Sasa! PA LA ol 
sung- Alloh dan Alloh se- tuhan da- danti- yang cerita/ sung- ini sung- 
guh Dia sungguh lain ri dakada benar kisah guh ia guh 


Inna hādzā lahuwal qashashul ħaqq wamā min ilāhin illal lāh wa-innal lāha lahuwal 


y L L 7 - AN > > 
a,r w A G- 2 AT A z 
Pra Ma a S5 ds Ss GD KE Si 
JA I -, p” - ra o s -L 
terhadap orang-2 Maha Me- Alloh maka mereka maka Maha- Maha- 
63 yang berbuat kerusakan ngetahui sungguh berpaling jika 62 bijaksana perkasa 
'azizul hakim (62) Fa-in tawallau fa-innal lāha `alimum bilmufsidin (63) 
x GI"! PENA A r Pg K SA y 2 L a 23 
Kap f I - A 3 na ` .. 
J 9 Caa g'g iA \ KI A N | : ka -- J 
dan anta- antara yang satu ke- marilah Al-Kitab wahai kata- 
ra kalian kami sama kalimat pada Ahli kanlah 
Qul ya-ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa-im bainana wabainakum 
£ Soar GG LI Por Z 22 Z2 G 2A or G- 
I 
sebagian menja- dan sesuatu dengan- kita menye- dan Alloh ke- kita me- bahwa 
kita dikan tidak Nya kutukan tidak cuali nyembah tidaklah 
alla na`buda illal Ilaha wala nusyrika bihi syai-aw wala yattakhidza ba`dhunā 
Pa AS - SN P D 
M an 224 SG Ir 2 Y L7 z ð P G Dr 
LL boa gn PrE lp ob al gn” a D Lam 
bahwa saksi- maka kata- mereka maka Alloh selain dari tuhan sebagian 
kami kanlah kanlah berpaling jika yang lain 


ba`dhan arbābam min dani lah fa-in tawallau fagulusy hadu bi-anna 


z A 29 TA 7 M í| APRN G5) 2 2A TA 
8 or 2 aa 5 2 Ne SYA D 
ten- kalian bantah- Al-Kitab wahai orang-orang yang 
tang membantah ngapa p Ahli 64 menyerahkan diri 
muslimūn (64) Yā-ahlal kitābi lima tuħājjūna fi 

An Ë z 5 A A zo y A 55 l >A —. 

2 ? (a 2 . bai .. Dg .* r? yy? 
W sa tua IL Ion isl D D sai 
apakah sesu- dari melain- dan Taurat ditu- dan Ibrahim 

tidak dahnya kan Injil runkan tidak 
ibrahima wama unzilatit tauratu wal-injilu illa mim ba'dih afala 
Aa “2 2A DS FAN y IA x ASN 2A Dr 
5 . -.. Go) P .. - 
a SI wa Pera ye Ns. Te Loan 
dengan- bagi tentang kalian berbantah- (kalian) beginilah kalian 
nya kalian apa yang bantahan ini kalian 65 berakal 
ta'gilun (65) Ha-antum ha-ula-i hajajtum fima lakum bihi 
“1. DS f2. AA — PAA G1 

AN ° 2 - 2 

dan Dia me- dan penge- dengan- bagi tidak tentang kalian berbantah- maka penge- 

kalian ngetahui Alloh tahuan nya kalian ada apa yang bantahan mengapa tahuan 


“ilmun falima tuhajjuna fimā laisa lakum bihi `ilm wallahu ya`lamu wa-antum 


E K ENZ 
K Ka 5 la 
(adalah akan 


dia) tetapi 
lā ta'lamun (66) 


Pa AN at 0 OA Pad 
| QY 

K G O Y 
seorang Ibrahim keada- tidak bu- 


Yahudi an kanlah 66 
Mā kāna ibrāhimu yahūdiyyaw walā nashrāniyyaw walākin kāna 


H aya ary 


orang dan 
Nasrani bukan 


kalian ti- 
mengetahui dak 


& A 
ga P S “1 by 2» Ta 
ÉN 3 3 AA O K Ha K Gla ke 
manusia/ paling dan sesung- orang-orang dari (go- ada dan orang berse- seorang 
orang dekat guhnya 67 musyrik longan) dia tidak rahkan diri yang lurus 


Inna aulan nāsi 


AL SM LAA PLATA AG ANA AAT [> Gr pe 1: 
ds ab al Oh AI ies oas GAN ai 
pelin- dan mereka 


dung Alloh beriman 


dan orang- Nabi dan mereka 
orang yang ini 


bagi orang- dengan 
mengikutinya orang yang Ibrahim 
bi-ibrahima lalladzinat taba`ūhu wahādzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul 


G3 EEO E EE 
A e - . p kd pg = 

Ia J SESI aa Sa UM) Gagal 
mereka menye- sekira- Al-Kitab Ahli dari segolongan ingin 


ba 
satkan kalian nya 68 


mu'minin (68) Waddath tha-ifatum min ahlil kitabi lau yudhillūnakum 
S NITA P PIL 
Leg | 


Ay AN KA — É a Para 
0 | Sig 
KG 25 u KD al g 
wahai mereka dan diri mere- melain- 
Ahli 69 menyadari tidaklah ka sendiri kan 


wamā yudhillūna illā anfusahum wamā yasy`urūn (69) Yā-ahlal 
E O A A Aas 3 y) S SA - <Í 
. th Tas - x 2 e “ 
Ç) MEI Ik 5 al geL EE A) a | 
kalian dan sedang Alloh 
70 menyaksikan kalian 


22 


orang-orang 
yang beriman 


mereka me- dan ti- 
nyesatkan daklah 


dengan/pada kalian me- Al-Kitab 
ayat-ayat mengingkari ngapa 
kitabi lima takfuruna bi-ayatil lahi wa-antum tasyhadun (70) 


Dr? Ap 3 1? Fr? p IA 27 - , > PEPI 
i K a G SA LI HE 
Gl oN HUL ad Or D SI Ja 
yang dan kalian dengan yang kalian men- meng- Al-Kitab Wahai 
hak menyembunyikan yang batil hak campuradukkan apa Ahli 


Yā-ahlal kitābi lima talbisūnal ħaqqa bilbāthili wataktumūnal ħaqqa 


2A \ » - 2y 5 — PL. PTN p: loc 28? 
Ra ASI i a AE IG O i; 


berimanlah Al-Kitab Ahli dari se- dan kalian dan/sedang 
kalian golongan berkata 71 mengetahui kalian 
wa-antum ta'lamun (71) Wagalath tha-ifatum min ahlil kitabi aminu 
P3 | BAS ZG | 2 Kan GS Ie A A AA 
op! Sa Si D Ia DO Jl San 
pada dan siang permu- mereka orang-orang atas ditu- dengan 
akhirnya ingkarilah laan beriman yang runkan yang 


billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu 


Ae ARA TA NI Ia Ka ae TA 
O! Je n O ya D R 20 Nat “OI ll 
sesung- kata- agama yang kepada melain- kalian dan mereka supaya 
guhnya kanlah kalian mengikuti orang kan percaya jangan 72 kembali mereka 


la'allahum yarji'un (72) Wala tu'ming illa liman tabi'a dinakum qul innal 


"3 P 28 Y Y 


2a 7 > 2 no GN A ` 2 yA? 
SA S A33 G RKA BS IK Kh KI 


mereka mem- atau diberikan apa seperti sese- akan bah- Alloh petunjuk petunjuk 
bantah kalian pada kalian yang orang diberikan wa (itu) 
huda hudal I3hi ay yu'ta ahadum mitsla ma utitum au yuhajjukum 
5 ag) Ld Aa JA 5 A 

Be ady Ina 2 MR © pp Z er er "Bao 22 

(3 ` e S . . 2 . 
san AS Sa aah Ml IG Ina Sr a 
Maha- dan Dia ke- siapa Diamem- Alloh di ta- karunia  sesung- kata- Tuhan di sisi 
luas Alloh hendaki yang berikannya ngan guhnya kanlah kalian 


‘inda rabbikum qul innal fadhla biyadil Iahi yu“tīhi may yasya" wallahu wasi' un 


a A A Inna zZ alar AT Ega 
Je 353 A9 AGS Ia aa a OY ae 


karunia mem- dan Dia ke- siapa dengan Dia me- Maha Me- 
punyai Alloh hendaki yang rahmat-Nya nentukan 73 ngetahui 
‘alim (73) Yakhtash-shu birahmatihi may yasya" wallahu dzul fadhlil 
2. Ap > 2 \ 7 >27 2 f ANN 2 
Ae Ata ol Sä LSN J | 22 g aba) | 
dengan harta kamu memer- jika orang Al-Kitab Ahli dan dari/ yang 
yang banyak cayakannya yang di antara 74 besar 


'azhim (74) Wamin ahlil kitabi man in ta'manhu biginthariy 


68. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada 
Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan 
Nabi ini (Muhammad), beserta orang-orang yang 
beriman (kepada Alloh dan Muhammad), dan 
Alloh adalah Pelindung semua orang-orang yang 
beriman. 

69. Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan 
kamu, dan tidaklah mereka menyesatkan 
melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak 
menyadari. 

70. Wahai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari 
ayat-ayat Alloh, sedangkan kamu menyaksikan 
(waktu diturunkannya). 

71. Wahai Ahli Kitab, mengapa kamu 
mencampuradukkan yang benar dengan yang tidak 
benar, dan kamu menyembunyikan yang benar, 
padahal kamu mengetahui? 

72. Segolongan dari Ahli Kitab berkata (kepada 
sesamanya): "berimanlah kamu kepada apa yang 
diturunkan atas orang-orang beriman di 
permulaan siang dan ingkarilah pada akhirnya, 
supaya mereka kembali (ke keadaan semula). 

73. Dan janganlah kamu percaya melainkan 
kepada orang yang mengikuti agamamu. 
Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang harus 
diikuti) ialah petunjuk Alloh, (yakni) bahwa akan 
diberikan kepada seseorang seperti apa yang 
diberikan kepadamu, atau mereka membantahmu 
di hadapan Tuhanmu". Katakanlah: "Sesungguhnya 
karunia itu di tangan Alloh, Alloh memberikan 
karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, 
dan Alloh Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui": 

74. Alloh menentukan rahmat-Nya kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya dan Alloh mempunyai 
karunia yang besar. 


75. Di antara Ahli kitab ada orang yang jika 
kamu mempercayakan kepadanya harta yang 
banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara 


mereka ada orang yang jika kamu 
mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak 
dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu 
selalu menagihnya. Yang demikian itu karena 


sungguh mereka mengatakan: "tidak ada dari 
kami untuk jalan orang-orang buta huruf. Mereka 
berkata dusta terhadap Alloh, padahal mereka 
mengetahui. 

76. Sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan 
bertakwa, maka sesungguhnya Alloh menyukai 
orang-orang yang bertakwa. 

77. Sesungguhnya orang-orang yang 
memperjualbelikan janji Alloh dan sumpah-sumpah 
mereka dengan harga murah, mereka itu tidak 
mendapat bagian mereka di akhirat, dan Alloh 
tidak berbicara dengan mereka dan tidak melihat 
kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) 
akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang 
pedih. 

78. Sesungguhnya diantara mereka ada 
segolongan yang memutar-balikkan lidahnya atas 
Al Kitab, supaya kamu menyangka perkataan itu 
dari sebagian Al Kitab, padahal perkataan itu bukan 
dari Al Kitab dan mereka mengatakan: "perkataan 
itu dari sisi Alloh", padahal perkataan itu bukan 
dari sisi Alloh. Mereka berkata dusta terhadap 
Alloh sedang mereka mengetahui. 

79. Tidak wajar bagi (seorang) manusia yang Alloh 
berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, 
lalu dia berkata kepada manusia: "jadilah kamu 
penyembah-penyembahku dan bukan penyembah 
Alloh". Akan tetapi (dia berkata): " jadilah kamu 
orang-orang rabani (yang dekat dengan Alloh), 
karena kamu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan 
kamu mempelajari kitab itu. 


ci A K ng" A Z az > - A K LA 
~m y > z 2Y A? TA Wu A 
41? S . è - . é » e $ S 
l AJ 239 ON Gay aG ol ga kes A 0g 
ke- kepada ia mengem- tidak dengan kamu memer- jika orang dan di anta- kepada ia mengem- 
cuali kamu balikannya satu dinar cayakannya yang ra mereka kamu balikannya 
yu-addihi ilaika waminhum man in ta“manhu bidinaril lā yu-addihi ilaika illa 
2 w J . e? A| 2 - . 6 . - > S 
orang-orang da- atas tidak mereka karena sung- demi- berdiri/ me- atas- kamu apa 
umi lam kami ada berkata guh mereka kian itu nagihnya nya selalu yang 
mā dumta 'alaihi ga-ima dzalika bi-annahum galu laisa 'alaina fil ummiyyina 
AN Pg 2 ag l D J KI AA Tf, A 
W Lyw ea G Dlws Ja 
a <x h 9 MD | ANI IS L2 29 2. 
mereka dan/sedang dusta Alloh atas/ ter- dan mereka jalan 
75 mengetahui mereka hadap berkata (dosa) 
sabiluw wayaguluna 'alal Iahil kadziba wahum ya'lamun (75) 
dd ANN pa Ta? A A y G r V5. » y -— 
JH 2 # Pa pa . » D £ NU 
. n) . » o | Cd | . 3 . & 
ol TA Ge A og LI Su Sol va & 


sesung- orang-2 yang Diame- Alloh maka dan ia janjinya iame- siapa ya/sebe- 
guhnya 76 bertakwa nyukai sungguh bertakwa nepati yang narnya 
Bala man aufa bi'ahdihi wattaga fa-innal Ilaha yuhibbul muttagin (76) Innal 
Pn £ l 2, 2 127 2 2- rop 2A —, 4 
D -. & Dyr A D. 
$ 2 e . - - P | 
tidak mereka sedikit harga dan sumpah Alloh dengan mereka mem- orang-2 
itu mereka janji beli/menukar yang 

ladzina yasytaruna bi'ahdil I3hi wa-aimanihim tsamanan galilan ula-ika Ia 

- Io Pap, 3 D S dg \ ? : < fd Sr 
>” D e w AAS 3 -. e zA - . 
al be NY WK A DI LAN DG D 
kepada Dia me- dan Alloh berbicara de- dan akhirat di bagi mendapat 
mereka lihat tidak ngan mereka tidak mereka bagian 


khalaga lahum fil akhirati wala yukallimuhumul lahu wala yanzhuru ilaihim 


AN 2 A > - » 2# 
IN D D Du 


2 


N3 a7 WAT 2 


P. o p 
yang azab/ dan bagi Dia menyucikan dan kiamat pada 

77 pedih siksa mereka mereka tidak hari 
yaumal qiyāmati walā yuzakkihim walahum `adzābun alim (77) 
ben ae Y IL » NX A NO a A » A? FI - 
ya SS ga DI Kd aga C3 

P r Pd 

supaya kalian dengan (mem- lidah mereka ada se- di antara dan 

menyangkanya baca) al-kitab mereka memutar-2 golongan mereka sungguh 


Wa-inna minhum lafarigay yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu 


MA AA TC. À — 7A P , 4 - 
P Ls Pa NI So a Sui EA 
ia dan mereka Al-Kitab dari ia dan sebagian dari 
mengatakan bukan Al-Kitab 


minal kitabi wama huwa minal kitabi wayaguluna huwa 


- 5G | Ti Ae 2 PA an » » “AI WA “| » » 
Sa AM de Jms al Xie ya ya Lag MU e o 
dusta Alloh atas/ dan mereka Alloh sisi dari ia dan Alloh sisi dari 
terhadap berkata bukan 
min 'indil lahi wama huwa min 'indil lahi wayaguluna 'alal lahil kadziba 
y > - AN - 
ASI w 4 KN KB Ku WM SAH i 
. r \ al Gi 29 ol A .e 9 Le ba O .- ( 9 
Al-Kitab Alloh memberi- untuk bagi ada/ tidak mereka dan/ se- 
kannya manusia mungkin 78 mengetahui dang mereka 


wahum ya'lamun (78) Ma kana libasyarin ay yu tiyahul lahul kitaba 


» + Z s 2A 2A, PA PEDA A SAJA p Sa a47 
. » . E - - - . 
Je d pen KN LEJ Jy ~ SARA SAN 
dari bagi- penyembah- jadilah kepada ia kemu- dan ke- dan 

ku penyembah kalian manusia berkata dian nabian hikmah 


walhukma wannubuwwata tsumma yaguila linnasi kana “ibadal li min 


IAE ANA PE A ul an 
P es 2) P 9 A! 92 
Al-Kitab mengajarkan kalian aa orang-2 jadilah akan Alloh selain 


Sebab rabani kalian tetapi 
dunil Ilahi walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimunal kitaba 


APP A GI DS € A S AN Y 284A? 
e y 0... . 7A A 1 - 
KI Vi SI San GS MW Sek 

para kalian men- untuk 
malaikat jadikan 


> APA s r 
ES L9 
r 


mempelajari kalian dan de- 
ngan sebab 


ia menyu- dan 
ruh kalian tidak 79 
wabimā kuntum tadrusūn (79) Walā ya“murakum an tattakhidzul mala-ikata 


Dr AI A D AN A 


muslim kalian ke- sesudah dengan apakah ia me- (sebagai) dan para 
80 tika kekafiran nyuruh kalian Tuhan nabi 
wannabiyyina arbaba aya“murukum bilkufri ba'da idz antum muslimun (80) 
y 2» w AP 2! LA Pa ù G Z f 2 ao A Kura 
z I s pa o s 
kitab dari Aku berikan ketika para perjanjian Alloh meng- dan 
kepada kalian apa nabi ambil ketika 


Wa-idz akhadzal lāhu mitsaqan nabiyyina lama-ataitukum min kitābiw 


Ga IL Aa - f v 7/2 
e > S 2 2 


PR 0 Tea 


r 
sungguh kalian bersama/ terhadap membe- seorang datang kepa- kemu- dan 
akan beriman ada pada kalian apa yang narkan rasul da kalian dian Hikmah 


a. è S< pa . z ~ “ k . 
wa hikmatin tsumma ja-akum rasulum mushaddiqul lima ma`akum latu minunna 


8,2 SERI NN ga PAP AG Sr Ghar. 


perjan- demikian atas 
jian-Ku itu 


dan kalian 
mengambil 
bihi walatanshurunnah gala a-agrartum wa-akhadztum 'ala dzalikum ishri 


AN , S sa P 077” » X9 A a AAA TA 
Ge 5 KG UM NG Ie GI GE 
para dari bersama dan maka Dia ber- kami mereka 


81 saksi kalian Aku saksikanlah firman mengakui berkata 
galu agrarna gala fasy-hadu wa-ana ma'akum minasy syahidin (81) 


apakah kalian Dia ber- 
mengakui firman 


dan sungguh kali- dengan- 
an menolongnya nya 


) 
AN 2A y2 AA Mr P LS IS D gr DS r 
D Diuna IS DI Dp IR dS a 
OS) z pe IE y 9 
orang-orang mereka maka demi- sesudah ia ber- maka ba- 
82 yang fasik mereka itu kian itu paling rang siapa 
Faman tawalla ba' da dzalika fa-ula-ika humul fasigun (82) 
el Pan 
BMA . SA rA an Ti D dil > a 
langit di siapa yang/ menyerah- dan/ padahal mereka Alloh agama apakah ma- 
segala apa kan diri kepada-Nya mencari ka selain 


Afaghaira dinil lāhi yabghūna walahu aslama man fis samawati 


AnA PAN Z 27 SG A 2. 
DG A WS Lp PN 
mereka dan ke- dan ter- dengan dan 


83 dikembalikan pada-Nya paksa suka bumi 
wal-ardhi thau'aw wakarhaw wa-ilaihi yurja un (83) 


~x Z 2A DPA po. AL 2 LG A Pa 2A 

Y J .* . J . > 5 J 
Ibrahim atas diturun- dan apa atas diturun- danapa kepada kami kata- 
kan yang kami kan yang Alloh beriman  kanlah 


Qul āmannā billahi wama unzila `alainā wama unzila `alā ibrahima 


La aa Pn tu PÈ Peda LN 2 AN Se 
gl IG BNN gam Ser ja 
diberi- dan apa dan anak-anaknya dan dan 

kan yang Ya'qub Ishaq Isma'il 
wa-isma'ila wa-is-haqa waya'guba wal-asbathi wama utiya 


80. dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu 
menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai 
Tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat 
kekafiran ketika kamu (sudah) muslim (atau 
berserah diri hanya kepada Alloh)?". 

81. Dan (ingatlah), ketika Alloh mengambil 
perjanjian dari para nabi: "Sungguh, apa saja yang 
Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah 
kemudian datang kepadamu seorang rasul yang 
membenarkan apa yang ada padamu, niscaya 
kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya 
dan menolongnya". Alloh berfirman: "Apakah 
kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku 
terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab: " 
kami mengakui". Alloh berfirman: "Kalau begitu 
saksikanlah dan Aku bersama kamu (semua yang 
merupakan) para saksi". 

82. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka 
mereka itulah orang-orang yang fasik. 

83. Maka mengapa mereka mencari selain agama 
Alloh, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri 
siapa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka 
maupun terpaksa dan kepada Allohlah mereka 
dikembalikan. 

84. Katakanlah: " kami beriman kepada Alloh dan 
apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang 
diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, 
Ya gub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan 
kepada Musa, 'isa dan para nabi dari Tuhan 
mereka. kami tidak — membeda-bedakan 
seorangpun di antara mereka dan kami kepada- 
Nya adalah orang-orang yang berserah diri". 


85. Barang siapa mencari agama selain Islam, 
maka tidak diterima (ibadah) darinya (oleh Alloh), 
dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang 
rugi. 

86. Bagaimana Alloh akan memberi petunjuk 
kepada kaum yang kafir (atau ingkar) sesudah 
mereka beriman, serta mereka telah mengakui 
bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, 
dan keterangan-keteranganpun telah datang 
kepada mereka? Alloh tidak menunjuki orang- 
orang yang zalim. 

87. Mereka itu, balasannya (adalah) bahwasanya 
mereka (mendapat) kutukan Alloh, para malaikat 
dan semua manusia, 
88. mereka kekal di 
diringankan siksa dari 
mereka diberi tangguh, 
89. kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu 
dan mereka mengadakan perbaikan, maka 
sungguh Alloh Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

90. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah 
beriman, kemudian bertambah kekafirannya, 
sekali-kali tidak akan diterima tobatnya: dan 
mereka itulah orang-orang yang sesat. 


dalam kutukan, tidak 
mereka, dan tidak (pula) 


< “9 22 A a uh » Pa ANTA y2? L 
JA ON 0 Doc Lora 2 D 
seorang antara kami beda- tidak Tuhan dari dan para nabi dan 
bedakan mereka “Isa 
musa wa'isa wannabiyyuna mir rabbihim lā nufarrigu baina ahadim 
S ASI CM Ber €» O f sA » A At APLI 
Islam selain ia dan barang orang-2 yang kepada- dan 
mencari siapa 84 menyerahkan diri Nya kami 
minhum wanahnu lahu muslimun (84) Wamay yabtaghi ghairal islami 
(a) Aa \ fi - - Yi i LA Tas 112A aed 
orang-orang dari/ ter- akhirat di dan dari- diterima maka 
85 yang rugi masuk ia padanya tidak 


dinan falay yuqbala minhu wahuwa fil ākhirati minal khasirin (85) 


yA 
II 


(kepada) 
Musa 


di antara 
mereka 


G2 
Ésa 
r 


agama 


BA A > “7 281 7 PPA Ad DS E 
D % 2 e A . Z . 
dan mereka iman sesudah mereka (kepada) Alloh akan mem- bagai- 
mengakui mereka kafir kaum beri petunjuk mana 
Kaifa yahdil Iahu gauman kafaru ba'da imanihim wasyahidu 
- KAN 7 Y Po Ya SAN, ar Oa al £ APA SG | A 
Aga SA al 9 S - i Se — | gass J 
(kepada) memberi tidak dan keterangan- dan telah datang adalah rasul bahwa- 
kaum petunjuk Alloh keterangan kepada mereka benar itu sanya 
annar rasula hagguw wa ja-ahumul bayyinat wallahu Ia yahdil gaumazh 
y 
daa Ti a AIA O g 
Alloh kutukan atas bahwa- balasan mereka orang-orang 
mereka sanya mereka itu 86 yang zalim 
zhalimin (86) Ulā-ika jaza-uhum anna 'alaihim la`natal lāhi 
A BA PA Tiy P y Ye, 772 r Pa S lg A? H 
a Gak M AS 
Haag Y GW Ja Kal AANG AKAN, 
diringan- tidak di da- mereka seluruhnya dan dan para 
kan lamnya kekal 87 manusia malaikat 
walmala-ikati wannasi ajma'in (87) Khalidina fiha lā yukhaffafu 
Pa PAR G AN Ye “DA » A Zy A L £? A ADIS 
Ts AN CR Mm) LAAN? , : 
Sp yak "AI NI (AA) J9 Jan pe NY Slam A 
dari mereka orang-2 ke- mereka dibe- mereka dan siksa dari 
bertobat yang cuali 88 ri tangguh tidak mereka 
'anhumul 'adzabu wala hum yunzharun (88) Illal ladzina tabu mim 
PA ; 
r? A AN G2 GS GAZ J G Ë AL 2 LN Dr 
A 2 (Us) -e © Pad . le 6 . 
"AN ol ZD AE aw ob Volg A Aw 
orang-2 sung- Maha Maha sungguh maka dan mereka ada- itu sesudah 
yang guh 89 Penyayang Pengampun Alloh kan perbaikan 
ba`di dzalika wa-ashlahu fa-innal lāha ghafūrur rahim (89) Innal ladzina 
Es AA AE a z2 >i Fa 17 KA A k 2 \ L DLS (Ar 
Kp Ik y JAN a AA 0 1 AS 
tobat diterima tidak kekafiran mereka kemu- iman sesu- mereka 
mereka akan (nya) bertambah dian mereka dah kafir 
kafaru ba'da imanihim tsummaz dadu kufral Ian tugbala taubatuhum 
Ae As, ag P 5 AN Pan AS AA 
2 2% z . s . e 2. Ve $ 
ang Ss GAE GA a Q) Dl IS As 
dan/sedang dan me- mereka orang-2 sung- orang-orang me- dan me- 
mereka reka mati kafir yang guh 90 yang sesat reka reka itu 


wa-ula-ika humudh dhallun (90) Innal ladzina kafaru wamatu wahum 


Pa 
KI 2-4 ».? > 1 r > 12A PPA MA 
w . . $ w 2 . o y 2 . & . 
D w (AN E ma D Im SS 
walau- emas bumi sepe- seorang di an- dari diterima maka ti- (dalam) 
pun nuhnya tara mereka dak akan kekafiran 
kuffarun falay yugbala min ahadihim mil-ul ardhi dzahabaw walawif 
gl 
Dad 3 RAK Z api ea 
Lp YA rd LS dl Olic Jl A Sa 
(memperoleh) dari bagi dan yang siksa bagi mereka dengan- dia mene- 
91 penolong mereka tidak pedih mereka itu nya bus (diri) 
tada bih ula-ika lahum `adzābun alimuw wama lahum min nashirin (91) 
Z 2 EL AG Pan 2A 2A 1 P s? A Sr E 
Su . 2 ai Da a? .. ” ee KA 
sesuatu dari kalian dan apa kalian dari kalian meng- sehingga/ keba- kalian tidak 
infakkan yang cintai apa yang infakkan sampai ikan mencapai akan 


Lan tanalul birra hatta tunfigu mimma tuhibbun wama tunfigu min syai-in 


0 A Z PRA BA AN Bo 2 TA 
i Io sé KD Ke AOA Ka 36 


-a yg 
bagi halal adalah makanan semua Maha dengan- Alloh maka 
Bani 92 Mengetahui nya sungguh 


fa-innal lāha bihi 'alim (92) Kulluth tha'ami kana hillal libani 


GAN A pa DI A 


21 De E yy > Tg 1 GA c Si A — 5 
e Pa 
Jis Oo Je o Aew de Be Dag l Seal 
ditu- untuk se- dari dirinya atas Israil mengha- apa ke- Israil 
runkan belum ramkan yang cuali 


isra-ila illa mā harrama isra-ilu `alā nafsihi min qabli an tunazzalat 


PAN A A 
21 012 o À .. 

di 2 
maka/ lalu dengan 


bacalah ia Taurat 
taurah qul fa“tū bittaurāti fatlūhā in kuntum shadigin 


orang-orang keadaan jika 
yang benar kalian 


AZ > SA T 
SE E UA 


maka datang- kata- Taurat 
kan/ bawalah kanlah 


$ P $ e » f? . de N . 
LI, Ms Aw ya SISI Lol SAN a (ar) 
maka itu/ sesudah dari dusta Alloh atas/ mengada- maka ba- 


mereka itu demikian 


(93) Famanif tara 'alal lāhil kadziba mim ba`di dzalika fa-ula-ika 


S Kal AN 
GK $ Ge) 


terhadap adakan rang siapa 93 


14” P A. AK A LA A 
GG 2 aka hb as PAM 3 


yang Ibrahim agama maka Alloh benarlah Kata- orang-orang me- 
lurus ikutilah kanlah 94 zalim reka 
humuzh zhalimun (94) Qul shadagal lah fattabi'u millata ibrahima hanifaw 
P Ad 1 Kk II O Ka Md a 
SA EN 23 AO o Oya v og 2 
ialah bagi diletakkan/ rumah mula- Sesung- orang-orang ter- adalah dan bu- 
yang manusia dibangun mula guhnya 95 yang musryik masuk dia kanlah 
wama kana minal musyrikin (95) Inna awwala baitiw wudhi'a linnasi lalladzi 
A Eng EN GI aah KA 
ê En elal SAN yA A 
m 
makam yang tanda- a bagi se- dan menjadi yang di 
nyata tanda nya 96 mesta alam petunjuk diberkahi Bakkah 
bibakkata mubarakaw wahudal lil'alamin (96) Fihi ayatum bayyinatum magamu 
2? A A ZA Du Si K SLI zgr 
Jl! CC AN de Wo Cal 06 ale» yag pa 
rumah/ berhaji manusia atas/ ke- bagi merasa adalah mema- dan barang Ibrahim 
Baitullah wajiban Alloh aman dia sukinya siapa 
ibrahim waman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti 
ls Z y? Z Â z 2 G “14 r/r Ëz EA 2. KA» - 
( Kok < PAN Of SS AN 56 AN Yu Al Pun Sa 
seluruh dari Maha- Alloh maka meng- dan ba- Pa kepa- diasanggup/  siapa/ 
alam kaya sungguh ingkari rangsiapa lanan danya mampu orang 


manistatha'a ilaihi sabila waman kafara fa-innal Ilaha ghaniyyun 'anil 'alamin 


91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan 
mati sedang mereka dalam kekafiran, maka tidak 
akan diterima dari seseorang diantara mereka 
emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri 
dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka 
itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak 
memperoleh penolong. 

92. Kamu tidak akan mencapai kebajikan sehingga 
kamu menyedekahkan dari apa yang kamu cintai. 
Dan apa yang kamu sedekahkan dari sesuatu maka 
sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui akan hal 
itu. 

93. (4) Semua makanan adalah halal bagi Bani 
Israil kecuali apa yang diharamkan Israil (Ya`qub) 
untuk dirinya sebelum Taurat diturunkan. 
Katakanlah: “maka bawalah Taurat lalu bacalah, 
jika keadaan kamu (di pihak) orang-orang yang 
benar.” 

94. Maka barang siapa mengada-adakan dusta 
terhadap Alloh sesudah itu, maka mereka itulah 
orang-orang zalim. 

95. Katakanlah: "Benarlah Alloh (dengan segala 
firman-Nya)". Maka ikutilah agama Ibrahim yang 
lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang 
yang musyrik. 

96. Sesungguhnya rumah (ibadah) mula-mula 
dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di 
Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi 
petunjuk bagi semesta alam. 

97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di 
antaranya) makam Ibrahim; barang siapa 
memasukinya (Baitullah itu) dia merasa aman: 
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia 
terhadap Alloh, yaitu (bagi) orang yang sanggup 
mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa 
mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya 
Alloh Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 
semesta alam. 


98. Katakanlah: "wahai Ahli Kitab, mengapa kamu 
ingkar terhadap ayat-ayat Alloh, padahal Alloh 
menyaksikan apa yang kamu kerjakan?". 

99. Katakanlah: " wahai Ahli Kitab, mengapa 
kamu menghalang-halangi dari jalan Alloh orang- 
orang yang telah beriman, kamu menghendaki 
(jalan Alloh) itu menjadi bengkok, padahal kamu 
menyaksikan?". Dan Alloh tidak lalai dari apa yang 
kamu kerjakan. 

100. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu 
menaati segolongan dari orang-orang yang diberi 
Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan 
kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. 
101. Bagaimanakah kamu (sampai) menjadi kafir 
(atau ingkar), padahal ayat-ayat Alloh dibacakan 
kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di 
tengah-tengah kamu? Barang siapa yang 
berpegang teguh kepada (agama) Alloh, maka 
sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada 
jalan yang lurus. 

102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Alloh (dengan) sebenar-benar takwa 
kepada-Nya: dan janganlah kamu mati melainkan 
dalam keadaan muslim (atau berserah diri hanya 
kepada Alloh). 

103. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali 
(agama) Alloh, dan janganlah kamu bercerai berai, 
dan ingatlah akan nikmat Alloh kepadamu ketika 
kamu (dahulu) bermusuh-musuhan, lalu Alloh 
mempersatukan hatimu, maka jadilah kamu 
bersaudara karena nikmat Alloh: dan kamu telah 
berada di tepi jurang neraka, lalu Alloh 
menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah 
Alloh menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar 
kamu mendapat petunjuk. 


A DaF 1 Pn Oa 2 PL 2. AN 
Zé ap D S g LI ji 


P 


Dia me- dan Alloh dengan/terha- kalian meng- wahai Ahli Kitab Kata- 
nyaksikan Alloh dap ayat-ayat ingkar apa kanlah 97 
(97) Qul ya-ahlal kitabi lima takfuruna bi-ayatil lahi wallahu syahidun 


J LIKE f 


wahai Ahli Kitab 


E A 
S Aa y 
dari kalian meng- Kata- 

halang-halangi apa kanlah 98 
‘alā mata'malun (98) Qulyā-ahlalkitābi lima tashuddūna `an 


AA 2. LI A 


kalian apa atas 
kerjakan yang 


meng- 


Y Ë — A ae, A 2/7 \ Pd \ 
AA // S 2 2 >À 2 GG 1 2 A Z » w 2 gi 
Alloh dan menyak- dan/ pada- (menjadi) kalian meng- iatelah orang Alloh jalan 
tidaklah sikan hal kalian bengkok hendakinya beriman 


sabilil lāhi man āmana tabghūnahā 'iwajaw wa-antum syuhada" wamal lahu 


y 
2A? > CA < E GA - 
yen al Izal GAN A G ORK w3 Joo 
Cad 
kalian jika mereka orang-2 Wahai kalian dari (akan) 
menaati beriman yang 99 kerjakan apa yang lalai 


bighafilin `ammā ta`malūn (99) Yā-ayyuhal ladzina āmanūŭ in tuthi'u 


en - , DA ZA DAS S7 AA yan AA GA z» A 
C2 y - Ja LeS So : D. 
enadi iman sesu- mereka akan Al-Kitab mereka orang-2 dari sego- 

100 orang-2 kafir kalian dah kembalikan kalian diberi yang longan 


fariqam minal ladzina utul kitāba yaruddukum ba`da imanikum kafirin (100) 


A D, l Pa 2 ` | A ot y 24 E cd - Er A 
ag a E C D KG Sa 53 
dan pada/ di Alloh ayat- atas telah di- dan / pada- kalian Dan ba- 
tengah-2 kalian ayat kalian bacakan hal kalian kafir/ ingkar gaimana 
Wakaifa takfuruna wa-antum tutla “alaikum ayatul lahi wafikum 
AN È LA Pa Y z7 w LZA DLL SA $ 
ON LA J KA PE E da 
P be d g Jas Ah RN D Agan) 
Cad 
yang jalan ke- dia telah di- maka dengan dia berpe- dan barang rasul- 
101 lurus pada beri petunjuk sungguh Alloh gang teguh siapa Nya 
rasūluh wamay ya`tashim billāhi faqad hudiya ilā shirāthim mustaqim (101) 
W Se aa a al a a Gal CG 
III OK 39 a P gol lgl yA A 
dan mela- sekali-kali dan takwa ke- sebenar- (kepada) bertakwa- mereka orang-2 Wahai 
kalian inkan kalian mati jangan pada-Nya benar Alloh lah kalian beriman yang 


Ya-ayyuhal ladzina āmanut taqul lāha hagga tugatihi wala tamutunna illa wa-antum 


ke \ 
DA ah dg so r v >r r > AN l >A, PA 
e n - A (0-0) Da w 
\ g3 Y; Ce AN IL poor, 9 | O ga 
kalian ber- dan ja- semuanya Alloh dengan/ Dan berpe- (dalam keadaan) 
cerai-berai nganlah kepada tali ganglah kalian 102 muslim 


muslimin (102) Wa'tashimu bihablil Ilahi jami'aw wala tafarragu 


A A Y 
en TAN DA a Tu ek 
: ON AR Mj A ali Law lab 519 
pa .. 
hati-hati an- maka Dia bermusuh- adalah ke- atas Alloh nikmat dan ingat- 
kalian tara mempersatukan musuhan kalian tika kalian lah kalian 


wadzkuru ni' matal Ilahi “alaikum idz kuntum a'da-an fa-allafa baina gulubikum 


K Kz \ aa 
pa Da KAA 


dan kali- ber- dengan/karena 
i an adalah saudara nikmat-Nya 
fa-ashbahtum bini`matihi ikhwānaw wakuntum 'ala syafa ħufratim minan nari 


NG a WB 6 


neraka dari 


era 
maka jadilah 
kalian 


jurang tepi atas 


Ip” Sei!" N 
Sa NA 


kalian menda- agar ayat- kepada Alloh mene- demi- dari- 


fa-angadzakum minha kadzalika yubayyinul lāhu lakum ayatihi la`allakum tahtadun 


AI , San AP i Íh LL Pe GA 
sa ogba MI d oss il 
dengan dan mereka keba- kepa- mereka umat di antara 


kebaikan menyuruh ikan da menyeru kalian 
(103) Waltakum minkum ummatuy yad`ūna ilal khairi waya muriina bilma rufi 


Dan jadilah/ 
hendaklah ada 103 


YO Kay LN A AIA PA AG 
s CI Opdal Cun OS ORHI 
4 A -= 
Dan orang-2 yang mereka dan me- yang dari dan mereka 
jangan 104 beruntung reka itulah mungkar mencegah 
wayanhauna 'anil munkar wa-ula-ika humul muflihun (104) Wala 
Ëa vs 32 Ma A 2 ea sa E AS A K Ars 
- KA r PS 2 aa . hr “2 - 
keterangan datang pada apa sesu- dari dan mereka mereka seperti orang- kalian 
yang jelas mereka yang dah berselisih bercerai-berai orang yang menjadi 


takunu kalladzina tafarragu wakhtalafu mim ba'di ma ja-ahumul bayyinat 


Ag DL S G A As, pa AN Y Pa Q ap Z PA 2 
Gar SPA An “25 0-0) S7. Sa 2A s | a 

D gd 9 0929 VAN P 192 a Pe lisc re Lo V9 

dan menjadi muka- menjadi putih Hari yang siksa bagi dan me- 


hitam (muram) muka (berseri) 105 besar mereka reka itu 
wa-ulā-ika lahum `adzābun `azhim (105) Yauma tabyadh-dhu wujūhuw wataswaddu 


3 T 
2 da 2 nat Sa AzA A ZA ZA Ha foa A 
Aw AW Er me g> 9 55 yr JA 0 4-9 
iman kalian sesu- kenapa muka-muka menjadi hi- orang-2 maka muka- 
(kalian beriman) dah kalian kafir mereka tam (muram) yang adapun muka 


wujuh fa-ammal ladzinas waddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum 


La gá é O ya a k BAB pk 


menjadi putih orang-2 kalian kalian disebab- azab/ maka 
(berseri) yang aa 106 kafir adalah kan siksa rasakanlah 
fadzugul 'adzaba bima kuntum takfurun (106) Wa-ammal ladzinab yadh-dhat 


5 


Pa pa AN F 2. A DAA AA 
- sks Gy) 
ayat- Itulah mereka dida- mere- Alloh rahmat ni muka-muka 
ayat 107 kekal lamnya ka (berada) mereka 
wujuhuhum fafi rahmatil Iahi hum fiha khalidun (107) Tilka ayatul 
AN r Tar 27A, 3d — Sy? PO pu or y 
- $ 2 æ’ v 
bagi seluruh aniaya Dia Tan Alloh dan ti- dengan atas kamu/ Kami Alloh 
108 alam hendak daklah benar kepada kamu bacakan 


lahi natluha 'alaika bilhagg wamal Iahu yuridu zhulmal liľ ālamīn (108) 


Id | Z ü Kg - À 
A 3 w “ P? . S LA ati DAA . D 
SI 24 al dis pi G Lag SD AAN 3 U 
segala dikemba- Alloh dan ke- bumi di dan apa langit di apa Dan mi- 


urusan likan pada yang yang lik Alloh 
Walillāhi mā fis samawati wama fil ardh wa-ilal lāhi turja`ul umur 


o 242/7; o 3S GS z A Beton 12L AN 
SA Se JI LA AK SD 


dengan/ kepa- kalian bagi dikau! umat sebaik- kalian 
da kebaikan menyuruh manusia dilahirkan baik adalah 109 
(109) Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruina bilma rufi 


Ai y Jo X 
K oa a ak ts Kat 


maka Dia menye- 
pat petunjuk kalian ayat-Nya kalian rangkan kianlah padanya lamatkan kalian 


K Ki O 


104. Dan hendaklah ada di antara kamu 
(menjadi) umat yang menyeru kepada kebajikan, 
menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari 
yang mungkar (atau kejahatan); dan mereka itulah 
orang-orang yang beruntung. 

105. Dan jangan kamu menjadi seperti orang- 
orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah 
datang keterangan yang jelas kepada mereka. 
Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa 
yang besar (atau berat), 

106. pada hari yang di waktu itu ada muka yang 
putih berseri, dan ada pula muka yang hitam 
muram. Adapun orang-orang yang hitam muram 
mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa 
kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu 
rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu". 

107. Adapun orang-orang yang putih berseri 
mukanya, maka mereka berada dalam rahmat 
Alloh (surga); mereka kekal di dalamnya. 

108. Itulah ayat-ayat Alloh. Kami bacakan ayat- 
ayat itu kepadamu dengan benar; dan tidaklah 
Alloh berkehendak menganiaya (siapa pun) di 
semesta alam. 

109. Kepunyaan Alloh-lah segala yang ada di 
langit dan di bumi; dan kepada Allohlah 
dikembalikan segala urusan. 


110. Kamu adalah sebaik-baik umat yang 
dikeluarkan untuk manusia, kamu menyuruh 
kepada kebaikan, dan mencegah dari 


kemungkaran, dan kamu beriman kepada Alloh. 
Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang- 
orang yang beriman, dan kebanyakan mereka 
adalah orang-orang yang fasik (atau tidak peduli 
terhadap perintah Alloh). 

111. Mereka tidak akan merugikan kamu, 
kecuali gangguan celaan saja, dan jika mereka 
memerangi kamu, (pastilah) mereka berbalik ke 
belakang (dan lari), Kemudian mereka tidak 
mendapat pertolongan. 

112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja 
mereka berada, kecuali jika mereka berpegang 
kepada tali (agama) Alloh dan tali (perjanjian) 
dengan manusia, dan mereka kembali mendapat 
kemurkaan dari Alloh dan ditimpakan atas mereka 
kemiskinan. Yang demikian itu karena mereka 
ingkar kepada ayat-ayat Alloh dan membunuh para 
nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu 
disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. 
113. Mereka itu tidak sama: di antara Ahli 
Kitab itu ada umat yang lurus, mereka membaca 
ayat-ayat Alloh di tengah malam dan mereka 
bersujud. 

114. Mereka beriman kepada Alloh dan hari 
akhirat, mereka menyuruh kepada kebaikan, dan 
mencegah dari kemungkaran (atau kejahatan) dan 
bersegera dalam kebajikan: mereka itu termasuk 
orang-orang saleh. 


Y 


AA 3 


Inah — 


&) - Pn A 
ATB LAN SP KS 


beriman dan se- kepada dan kalian kemungkaran dari dan kalian 
kiranya Alloh beriman mencegah 
watanhauna 'anil munkari watu'miniina billah walau amana 
Pa “2 ZA H 2A? 8, z f Ki y îl T 
ga ga AA Dsn 9 LA Ja 
orang-2 yang di antara bagi lebih tentulah Ahli Kitab 
beriman mereka mereka baik itu 
ahlulkitabi lakana khairal lahum minhumul mufminuna 
& Ge F PA AN y» » 
SIK SAR ID a RK 
gangguan/  kecuali/ mereka memu- tidak orang-2 yang dan keba- 
celaan selain daratkan kalian akan 110 fasik nyakan mereka 


wa-aktsaruhumul fasigun (110) Lay yadhurrukum illa adza 


2 fo W LN N ZA KN Ka KAA z | - 

D 9 man (— 2Y 9 — pa OLI 

mereka mendapat ti- kemu- aaa mereka meme- dan se- 

aa 111 pertolongan dak dian a berbalik rangi kalian kiranya 

wa-iy yuqātilūkum yuwallūkumul adbāra tsumma lā yunsharūn (111) Dhuribat 

ÉJ Z y DL A \ Lf w DA Yi Ka A WAAI A N P) dg 
AN ga Ja j o Js N ae Wal AJ é 
manusia dari dan Alloh dari dengan/ kecu- mereka di mana kehinaan atas 

tali kepada tali ali berdiam saja mereka 


“alaihimudz dzillatu ainamā tsuqifu illa bihablim minal lāhi wahablim minan nasi 


as aai p 2. ALS ul 7w Ai 6 
EA Sa AN Sp) an BLAS) 
demikian kelemahan/ R Alloh dari dengan dan mereka 
itu kemiskinan mereka Pan kemurkaan kembali 
waba-u bighadhabim minal Ilahi wadhuribat 'alaihimul maskanah dzalika 
D8 ID L PAI À Pi 2272 P 6 Aan 
. P 7? 2 Y 2 o 2 
pg ESNY Ooo AN coL Ig | KI ek 
ze > -> A20 > 
dengan para dan mereka Alloh dengan/kepada (mereka) adalah bahwasanya 
tidak nabi membunuh ayat-ayat ingkar (mereka) mereka 


bi-annahum kanu yakfurūna bi-ayatil Ilahi wayaqtulūnal ambiya-a bighairi 


2 A AN EP EALA AS P AN Su 
y yie © KL g6 yn EN 
lgu Vga osa pE gac Ú D ea 
sama Tidaklah (mereka) melam- dan mereka mereka dengan demiki- kebe- 

mereka 112 paui batas adalah durhaka apa yang an itu naran 
ħaqq dzalika bima `ashaw wakānū ya`tadūn (112) Laisū sawa-a 

G NN ) A DS 5 6 A 2 Dg 

/ v y A? W a A - Y - 

» PAK) - e - - e 
Ja Gl owl bh uga AG dal — ŞS iJe! ya 
malam tengah Alloh ayat- mereka Rj umat Ahli Kitab dari/ 

ayat membaca lurus di antara 
min ahlilkitābi ummatun qa-imatuy yatlūna āyātil lāhi ānā-al laili 
y » » Y PN 
Sud a Dai © SA A 
“AN PMI Aug Peg OI ADe (9 
dan hari akhirat kepada Mereka beriman mereka dan 
Alloh 113 bersujud mereka 
wahum yasjudun (113) Yu“minuna billahi walyaumil-akhiri 
AN - (21215 . SA A 
Sea Ka Sa O~ SPAN “2 209 

dan mereka kemung- dari dan mereka dengan/ kepa- dan mereka 

bersegera karan mencegah da kebaikan menyuruh 
waya muruina bilma rufi wayanhauna 'anil munkari wayusari una 
PA Pe Pa O D PA 8, 8 2.7 . 

( CA y 2 Z Al 
bekam Lag ea Ya SAI 39 SA g 
mereka orang-orang dari/ dan kebajikan di da- 
kerjakan apa yang 114 saleh termasuk mereka itu lam 


fil khairat wa-ula-ika minash shalihin (114) Wama yaf'alu 


AN 2 T a? LS aY Pa arsy 2 A AL De » 
(ve) CK pa | AE A . : 
dengan/ terhadap Maha dan mereka dihapus- maka tidak kebajikan dari 


Alloh kan/dihilangkan 
dosanya 


min khairin falay yukfaruh wallahu 'alimum bilmuttaqin (115) 


115 orang-2 yang bertakwa Mengetahui (sekali-kali) 


L DS 


2 A — y IA AA. 22 Z >92, P Z 
» 2 D 2 Pa a 2 M ° - 
RN SG BA AL mk a ha SA DI 
anak-anak dan harta benda dari dapat tidak mereka orang-orang Sesung- 
mereka tidak mereka mereka mencukupi akan kafir yang guhnya 
Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum 
AN “2 Y r DA Ts A 1 A.A Fyr , f y 
D G | LIKE aG 
O BE GB BU LA DIN ES MW H5 
mereka di da- mereka neraka penghuni dan me- sedi- Alloh dari 
116 kekal lamnya reka itu kit pun 
minal lahi syai-a wa-ula-ika ash-habun nar hum fiha khalidun (116) 
LELLI >24 L? y à PA Dg Pa Ae 
Lay 2 » P P) Y 2 > . 2 P v 
R æ d Gaal baad oia 3 oian L Jia 
di da- angin seperti dunia kehidupan ini di da- mereka apa yang Perum- 
lamnya lam infakkan (harta) pamaan 
Matsalu mā yunfiqūna fi hādzihil hayatid dunya kamatsali rihin fiha 
A KAK CL Au | 
dan maka /lalu ia diri mereka mereka kaum ladang ia me- angin sa- 
tidak merusaknya sendiri menganiaya nimpa ngat dingin 
shirrun ashabat hartsa gaumin zhalamu anfusahum fa-ahlakat-h wama 
Ae 1r 


meb 


orang-2 Wahai mereka diri akan Alloh menganiaya 
yang 117 menganiaya mereka tetapi mereka 
zhalamahumul lāhu walākin anfusahum yazhlimūn (117) Yā-ayyuhal ladzina 
& 2 PA 
2“ IA 3 Pa A 2 X Pa Ge L > A A A L SAN 
. D e 7?” 2 ë e. Tra a P . 
menarik mereka berhenti tidak selain kalian dari teman kalian jangan mereka 
kemudaratan kepada kalian (beda agama) akrab mengambil beriman 
amanu lā tattakhidzu bithanatam min dunikum lā ya"lunakum khabalaw 
2° 2: 2 è A Si - - Pae 
CEE Lag elal os WU oA 58 w la ba 
disembu- dan apa mulut dari kebencian telah sungguh menyusah- apa dan mereka 
nyikan yang mereka nyata kan kalian yang inginkan 
waddū mā `anittum qad badatil bagh-dha-u min afwāhihim wamā tukhfi 
W Sia SD NK E E anta 
da OR o c SY ky A9 A 9 
kalian kalian jika ayat- bagi Kami telah sung- lebih dada /hati 
118 berakal adalah ayat kalian jelaskan guh besar mereka 
shudūruhum akbar qad bayyannā lakumul āyāti in kuntum ta`qilūn (118) 
NP, , GL oA 22 PA AA <$; aa Ý A tar 
semua- dengan/ dan kalian mereka me- dan kalian menyu- begi- kalian 
nya kepada kitab beriman nyukai kalian tidaklah kai mereka nilah ini 
Ha-antum ula-i tuhibbunahum wala yuhibbunakum watumintna bilkitabi kullihi 
AR IA PI at AT LEAN AK AI AA 
MUEYI a beras IAS Walo Gl Y6 KYA Jala 
jari-jari atas/ kepa- mereka mereka dan kami mereka mereka men- dan apa 
da kalian menggigit menyendiri apabila beriman berkata jumpai kalian bila 


wa-idza lagukum galu amanna wa-idza khalau 'adh-dhu 'alaikumul anamila 


115. Dan apa saja kebajikan yang mereka 
kerjakan, maka kebajikan mereka itu tidak 
dihapuskan: dan Alloh Maha Mengetahui terhadap 
orang-orang yang bertakwa. 

116. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak 
akan mencukupi dari harta benda dan anak-anak 
mereka (untuk membebaskan) dari (siksa) Alloh 
sedikitpun. Dan mereka adalah penghuni neraka: 
mereka kekal di dalamnya. 

117. Perumpamaan harta yang mereka 
sedekahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah 
seperti perumpamaan angin yang mengandung 
hawa yang sangat dingin, yang menimpa ladang 
kaum yang menganiaya diri mereka sendiri, lalu 
angin itu merusak ladang itu. Alloh tidak 
menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang 
menganiaya diri mereka (sendiri). 

118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu mengambil teman akrab selain dari 
kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya 
(menimbulkan) kerugian bagimu dan ingin 
menyusahkanmu. Sungguh, telah nyata kebencian 
dari mulut mereka, dan kebencian yang 
disembunyikan di dada mereka lebih besar lagi. 
Sungguh, Kami telah jelaskan kepadamu ayat-ayat 
(Kami), jika kamu berakal. 

119. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, 
padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 
beriman kepada semua kitab. Apabila mereka 
menjumpai kamu, mereka berkata " kami 
beriman", dan apabila mereka menyendiri, 
mereka menggigit jari lantaran marah bercampur 
benci terhadap kamu. Katakanlah: "Matilah kamu 
karena kemarahanmu itu". Sesungguhnya Alloh 
mengetahui dengan (sesuatu) yang di dalam dada. 


120. Jika kamu memperoleh kebaikan, maka 
menyusahkan mereka, tetapi Jika kamu mendapat 
bencana, maka mereka bergembira atas bencana 
yang menimpamu itu. Jika kamu bersabar dan 
bertakwa, niscaya tidak akan merugikanmu 
sedikitpun tipu daya mereka. Sesungguhnya Alloh 
mengetahui apa yang mereka kerjakan. 

121. Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada 
pagi hari meninggalkan keluargamu, (lalu) kamu 
tempatkan orang-orang mukmin (atau beriman) 
pada beberapa tempat untuk berperang (pada 
perang Uhud). Dan Alloh Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui, 


122. ketika dua golongan dari kamu ingin 
(mundur) karena takut, padahal Alloh adalah 
Penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu 


hendaklah kepada Alloh saja orang-orang mukmin 
(atau beriman) bertawakal. 

123. Sungguh Alloh telah menolong kamu dalam 
perang Badar, padahal kamu (dalam keadaan) 
lemah. Karena itu bertakwalah kepada Alloh, 
supaya kamu bersyukur. 

124. (Ingatlah), ketika kamu mengatakan kepada 
orang mukmin: "Apakah tidak cukup bagi kamu 
bahwa Alloh membantu kamu dengan tiga ribu 
malaikat yang diturunkan (dari langit)?" 

125. Ya (cukup), jika kamu bersabar dan 
bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu 
dengan tiba-tiba, niscaya Alloh menolong kamu 
dengan lima ribu Malaikat yang memakai tanda. 
126. Dan Alloh tidak menjadikan pemberian bala 
bantuan itu melainkan sebagai berita gembira 
bagimu agar tenteram hatimu dengan berita itu. 
Dan tidaklah pertolongan itu melainkan dari sisi 
Alloh Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 


AN 2 AÅ A 8. i> - pe. A 8,4 7. PA 2A 4 Kadi 
DAS 3G a DI “KEK GA 3 LI 
dada/ Alloh sung- 


119 hati ngetahui guh 
minal ghaizh qul mutu bighaizhikum innal Ilaha 'alimum bidzatish shudur (119) 


Q^ 


kata- kemarahan/ dari 
kanlah kebencian 


matilah 
kalian 


dengan yang Maha Me- 
di dalam 


dengan kema- 
rahan kalian 


ag for AA ag Ans ea TA N 

19> > duhai “ap DI (NI Aman OL 
mereka keburukan/ menimpa kalian dan menyusahkan kebaikan menyentuh kalian/ Jika 
gembira bencana (kalian mendapat) jika mereka kalian memperoleh 


In tamsaskum hasanatun tasu“hum wa-in tushibkum sayyi-atuy yafrahu 


Egor 7. A94 SA Ap Y 2A DLI Pe n A & “ 
sedikit tipu daya memudaratkan tidak dan kalian kalian dan dengan- 
pun mereka kalian akan bertakwa bersabar jika nya 


biha wa-in tashbiru watattagu lā yadhurrukum kaiduhum syai-a 


PA A » | 2 P o AAS € P A As Dr iZ 2 T 
$ e - e 0) Por 2 P 
keluarga dari kamu berangkat Dan meliputi/ mereka dengan Alloh sung- 
kamu pada pagi hari ketika 120 mengetahui kerjakan apa yang guh 


innal Iaha bima ya'maluna muhith (120) Wa-idz ghadauta min ahlika 


(PNY Go” BA DEKAT BRA OT - Ga > 2a? A yA 
On) AR JI Pena | .. % & PA £ at” 
aor ( o g an| g O L1 Pa Co \ CS 9 
Maha Maha dan untuk beberapa orang-orang kamu tem- 
121 Mengetahui Mendengar Alloh berperang tempat mukmin patkan 
tubawwi-ul mu“minina mag3'ida lilgital wallahu sami'un 'alim (121) 
& y y Pd y — PA 
al Yep ady WRI a SA a a an 
Ir 
dan atas/ penolong dan kedua- bah- dari kalian dua ingin Ke- 
kepada keduanya Alloh nya takut wa golongan (mundur) tika 
Idz hammath tha-ifatani minkum an tafsyalā wallahu waliyyuhuma wa'alal 
Z 
SG KW S3 II O Spa SES A 
m2 2 “5 Bai 9 O gaa D s pa 
dan di Alloh telah meno- Dan orang-orang maka ber- Alloh 
kalian Badar long kalian sungguh 122 mukmin tawakallah 
lahi falyatawakkalil mu'minin (122) Wa lagad nasharakumul lahu bibadriw wa-antum 
D IS 1 DEK KUA 6 Ig 
SAN 90 21 NT J9 SI AN 195 2 
kepada orang-2 kalian Ke- kalian supaya (pada) maka ber- hina/ 
mukmin berkata tika 123 bersyukur kalian Alloh takwalah lemah 
adzillah fattagul lāha la'allakum tasykurun (123) Idz tagulu lilmu'minina 
Lg 2 D AN PP Nini Ap Asr A 2r A PP Pd 
AK y Ai A w . | .. A | A » A Pa 2 v 5 K 2 PAN K oy 
a- o H - - ( 22 r a ol os v \ 
para dari ribu dengan Tuhan menolong bah- cukup bagi apakah 
malaikat tiga kalian kalian wa kalian tidak 


alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bitsalātsati ālāfim minal malā-ikati 


waa an e a aa o aa 
. » » æ ë . . 

Den AG D bw ol BW NK 
- Pd I 

segera dari/ dan mereka datangi/ dan kalian kalian jika “ya” yang 

seketika dengan serang kalian bertakwa bersabar benar 124 diturunkan 


munzalin (124) Bala in tashbirū watattagu waya“tūkum min faurihim 
{2 w r A 


ag kan P P 
Je KAI ga Di ina 


yang mema- para dari ribu 
kai tanda 


A > 4 
San Ia 


menolong ini 
kalian (itu juga) 


ER 
2) 
Tuhan 


kalian 
hadza yumdidkum rabbukum bikhamsati alafim minal mala-ikati musawwimin 


dengan 
malaikat lima 


P KOK DAY KA SA NR AA A 
Cg A Sa Aoa 9 XS Cd NI as aka La 9 (ro) 
dan dengan- hati dan untuk bagi berita mela- Alloh menjadi- Danti- 
tidaklah nya kalian menenteramkan kalian gembira inkan kannya daklah 125 
(125) Wama ja alahul lahu illa busyrā lakum walitathma-inna qulūbukum bih waman 


Gr aa DSB HI AM ye ba NI LAN 


- karena Dia akan Maha- Maha- Alloh sisi dari melain- perto- 
Dana memotong 126 bijaksana perkasa kan 
nashru illa min'indil lāhil 'azizil hakim (126) Liyagtha'a tharafam 


AMIR YES KK SE 


bagi Tidak mereka tidak maka mereka Dia menghina- atau mereka orang-2 dari 
kamu ada 127 dapat apa-apa berbalik kan mereka kafir yang 
minal ladzina kafaru au yakbitahum fayangalibu kha-ibin (127) Laisa laka 


longan itu 


LA PG IL PALU 2 > KI Pn a P PG 

cmi Ar ea 3 mas oa N KI ATI us 
Pa .. 

orang-2 maka sung- 

yang zalim 


Dia mene- atau sesuatu/ suatu dari 
rima tobat sedikit pun urusan 
minal amri syai-un au yatuba 'alaihim au yu`adz-dzibahum fa-innahum zhalimun 


p 5. - ho PX 
NS DA Ta NI E) Y Sg Ls AN 9 (sa) 


Dia kepada Dia mem- bumi di dan apa langit di apa Dan mi- 
kehendaki siapa yang beri ampun yang yang lik Alloh 128 
(128) Walillahi ma fis samawati wama fil ardh yaghfiru limay yasya-u 


Dia menyiksa atau atas 
guh mereka mereka mereka 


sl EF Tp Ta D PAR 
Cs pa Jae a MM D Maa 
orang-orang Wahai Maha Maha Peng- dan Dia siapa dan Dia 
yang 129 Penyayang ampun Alloh kehendaki yang menyiksa 
wayu'adz-dzibu may yasya-u wallahu ghafurur rahim (129) Ya-ayyuhal ladzina 
\ AS ke Le yA Z ». ~ AA D Z ZA 
P AI a e . gi * “ yg .. si 
pra 19 BaS, Ig 
(kepada) dan ber- berlipat- lipat riba kalian jangan mereka 
Alloh takwalah lipat ganda memakan beriman 


Amani lā ta"kulur riba adh`āfam mudha'afatan wattaqul laha 


SAN SA D iy Si XI 
2 matur” - S 2 2 Tg 

untuk disediakan yang api Dan pelihara- kalian supaya 
orang-2 kafir neraka lah diri kalian 130 beruntung kalian 


la'allakum tuflihun (130) Wattagun naral lati u`iddat lilkafirin 
\ 


AN „Ar A Sa Bok LAGA P at FA 
yan yee LI Je a Igbi CW 
kalian supaya dan (pada) Dan taatlah 


132 diberi rahmat kalian Rasul (-Nya) Alloh kalian 131 
(131) Wa-athi'ul lāha warrasiula la'allakum turhamun (132) 


S A or P P) FEAA 2 w ale 27 msp 
Qae EIS E A jaa Ad Gas A 


luasnya dan Tuhan dari ampunan ke- Dan berse- 
surga kalian pada geralah kalian 
Wasāri`ū ilā maghfiratim mir rabbikum wajannatin `ardhuhas 
> O N Pd x 
Zod A 3 rr) AEAN z7 1 Aa NBA 
NEA YA 7 NR D AN YJ?) 9 Co 
mereka Orang-2 untuk orang-2 disediakan dan langit 
menginfakkan yang 133 yang bertakwa bumi 


samawatu wal-ardhu u'iddat lilmuttagin (133) Alladzina yunfiguna 


PE š 7T P. “ny r > P ? r “— ar! “ — AA . 

. e . . . w e w W 
SAN KA KH, ED Éa g 
dan orang-orang ke- dan orang-orang dan waktu pada 
yang memaafkan marahan yang menahan waktu susah senang 
fis sarrā-i wadh-dharra-i walkazhiminal ghaizha wal afina 

21 KA D) SA Si AN 2 2 Of 
apa- Dan orang- orang-2 yang ber- Dia dan manusia/ dari 
bila orang yang 134 buat kebaikan menyukai Alloh orang lain 


‘anin nas wallahu yuhibbul muhsinin (134) Walladzina idza 


127. Karena Alloh akan memotong (atau 
membagi-bagi menjadi beberapa) golongan dari 
orang-orang yang kafir, atau Alloh menghinakan 
mereka (kalah perang), maka mereka berbalik 
(pulang) sehingga mereka tidak dapat apa-apa. 
128. Itu bukan menjadi urusanmu apakah Alloh 
menerima tobat mereka, atau mengazabnya, 
karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. 
129. Kepunyaan Alloh apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada 
siapa yang Dia kehendaki; Dia menyiksa siapa yang 
Dia kehendaki, dan Alloh Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan 
bertakwalah kepada Alloh supaya kamu mendapat 
keberuntungan. 

131. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang 
disediakan untuk orang-orang kafir (atau ingkar). 
132. Dan taatlah kamu kepada Alloh dan Rasul- 
Nya, supaya kamu diberi rahmat. 

133. Dan bersegeralah kamu kepada 
ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang 
luasnya seluas langit ditambah bumi, dan 
disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, 

134. (yaitu) orang-orang yang bersedekah baik di 
waktu senang maupun susah, dan orang-orang 
yang menahan kemarahan dan orang-orang yang 
memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Alloh 
menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 


135. Dan (juga) orang-orang yang apabila 
mengerjakan perbuatan keji atau mereka 
menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat 
Alloh, lalu mereka memohon ampun atas dosa- 
dosa mereka, dan siapakah yang mengampuni 
dosa-dosa itu selain Alloh? Dan mereka tidak 
meneruskan perbuatan keji yang mereka kerjakan, 
karena mereka mengetahui. 

136. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari 
Tuhan mereka dan surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya: dan itulah sebaik-baik pahala orang- 
orang yang beramal. 

137. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu 
hukuman-hukuman Alloh: Karena itu berjalanlah 
kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 
akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul 
Alloh dan ayat-ayat Alloh). 

138. (Al Quran) ini adalah keterangan yang jelas 
bagi manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi 
orang-orang yang bertakwa. 

139. Janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan 
(pula) kamu bersedih, sebab kamulah yang paling 
tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman. 

140. Jika kamu mendapat luka, maka 
sesungguhnya kaum (yang ingkar) itupun 
mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan 
dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara 
manusia: karena Alloh hendak mengetahui orang- 
orang yang beriman dan mengambil di antara 
kamu syuhada (atau orang-orang yang mati 
membela agama Alloh). Dan Alloh tidak menyukai 
orang-orang yang zalim, 

141. Dan karena Alloh hendak membersihkan 
orang-orang yang beriman dan membinasakan 
orang-orang kafir. 


3 Ng 


LIL gf 


BAG AW NS KAN KS D H3 


maka/ lalu mereka Alloh mereka diri mere- mereka atau perbuatan mereka me- 
memohon ampun ingat ka sendiri menganiaya keji ngerjakan 
fa'alu fahisyatan au zhalamu anfusahum dzakarul Iaha fastaghfaru 
- >A A „KZ G 31 A & AA 
y oa SAN DAN A a ebi 
lang w3 | A DA PA 
atas/ter- mereka dan Alloh kecuali/ dosa-dosa meng- dan sia- bagi dosa- 
hadap terus (tetap) tidak selain itu ampuni pakah dosa mereka 
lidzunubihim wamay yaghfirudz dzunuba illal lahu walam yushirru 'ala 
sg 23 AN rda A Tn 1 An) AK 2» DA Tag Pat LU 
IIS © Ac 
ampunan balasan Mereka mereka dan/ sedang mereka apa 
mereka itu 135 mengetahui mereka kerjakan yang 
mā fa`alū wahum ya`lamūn (135) Ula-ika jaza-uhum maghfiratum 
\ A zX A 73 2 5 YIA » w A 2 Wv 
Lry YA os sa — DD D 
mereka sungai- bawahnya dari mengalir dan Tuhan dari 
kekal sungai surga mereka 


mir rabbihim wajannatun tajri min tahtihal anharu khalidina 


dada LE az AA 5 Da HST ana Tri 
pu DU Ga Ah 
telah sung- di da- 


berlaku guh 136 lamnya 
Oad khalat min gablikum sunanun 


PI “90, > AL ja E 28, Z 
K SS b NI g In 


dan sebaik- 
baik/nikmat 


sunah-2 sebelum dari pahala 
(hukum-2) kalian 


fiha wani ma ajrul 'amilin (136) 


» 1 A1 a. 
RSN Ka 


orang-orang 
yang beramal 


-g r a - 
orang-2 yang akibat/ keadaan bagai- maka per- bumi di maka berja- 
mendustakan kesudahan mana hatikanlah lanlah kalian 
fasiru fil ardhi fanzhuru kaifa kana `āqibatul mukadz-dzibin 
AN s> Gare - b AS Dar S - AÀ AN 

P 2 AA T “ 4 dg é Arv) 
(ra) Cr Aga SANG AN oL BUS Ur) 
bagi orang-orang dan dan bagi keterangan Ini 

138 yang bertakwa pelajaran petunjuk manusia yang jelas 137 
(137) Hadza bayanul linnasi wahudaw wamau 'izhatul lilmuttagin (138) 

P 2: z IA > 2 L27? SALS 2A L IR A SA A Y: 
43 S Il oke cir lp Ys Yan 2 
orang-2 yang kalian jika paling dan kalian ber- dan kalian Dan 

beriman adalah tinggi kalianlah sedih hati jangan lemah jangan 


= aa aa Ag a 3 x x k Aan 
Wala tahinu wala tahzanu wa-antumul a'launa in kuntum mu minin 


LA 2. f> AKAN Tr P Pa Z 2 2T > | (rs) 
da SA a a 
serupa- luka kaum telah me- maka luka menyentuh kalian/ Jika 
nya nyentuh sungguh kalian mendapat 139 
(139) Iy yamsaskum garhun fagad massal gauma garhum mitsluh 
G 3) Pd T P A S PPE » 
7 Aw AAL M 2 dd A ren 
. s 2 A $ 
SEA) al 29 Úll Y epee ANI Ap 9 
orang-orang Alloh dan karena hen- manusia di Kami per- hari/ dan 
yang dak mengetahui antara gilirkannya masa itu 
watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya lamal Iahul ladzina 
Xx To , AA A di P DE AE A Dl! KA 
O g DA EN Ana Ka Ie 
MA AA N aJi 9 A 39 rA 
orang-2 menyu- tidak dan mati syahid/ di antara dan Dia mereka 
140 yang zalim kai Alloh saksi-saksi kalian mengambil beriman 


āmanū wayattakhidza minkum syuhada" wallahu lā yuħibbuzh zhalimin (140) 


Pa 
Oa) pn . y f| Ai DIr E D As r w aF 

Apa- orang-orang dan Dia mereka orang-2 Alloh Dan karena hendak 
kah 141 kafir membinasakan beriman yang membersihkan 


Waliyumahhishal lāhul ladzina amanu wayamhaqal kafirin (141) Am 


2A KI > Kd av A EA Lir? AA KAN A 
mereka orang-2 Alloh mengetahui/ dan surga kalian akan bah- kalian 


berjihad yang membuktikan belum masuk wa mengira 
hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya`lamil Iahul ladzina jahadu 


> oi an Tah ASA Ta AN A `y los r PI, 
va D Opao A ran (8) Sapna ag KE 


dari mati (kalian) meng- kalian Dan orang-orang dan Dia me- di antara 
harapkan adalah sungguh 142 yang sabar ngetahui kalian 
minkum waya'lamash shabirin (142) Walagad kuntum tamannaunal mauta min 


Ga zA as (er) E7 Ah Ka Ap BA AA aa Nan a əz 
dE Lag YY Dg 39 yaa) Aa o A5 o H 
Muham- Dan ti- kalian memperha- dan kalian telah maka kalian me- bah- se- 
mad itu daklah 143 tikan/ menyaksikan kalian melihatnya sungguh nemuinya wa belum 


qabli an talqauhu faqad ra-aitumūhu wa-antum tanzhurūn (143) Wamā muhammadun 


A A ao o aaa PAR AAA PA 2 srr Te Je A 
- o. w 2 . - e - 
ia dibu- atau ia jika beberapa sebe- dari telah sung- seorang selain/ 
nuh wafat apakah orang Rasul lumnya berlalu guh Rasul hanyalah 


illā rasūlun qad khalat min qablihir rusul afa-im māta au qutilan 


LAS SA DS Lr GA eh 2A D1 | 
v A » Cd . .. y o 
55 D8 aae dE D ag pa d Asi 
memuda- maka kedua tumit- atas ia dan barang tumit-2 kalian atas kalian 
ratkan tidak nya (ke belakang) berbalik siapa (ke belakang) berbalik 


galabtum 'ala a gabikum wamay yangalib "ala “agibaihi falay yadhurral 


/ Pe L A ANN a DALL r 
oL lag B Ai GERN al P3 
ada Dan orang-orang Alloh dan akan men- sesuatu/ Alloh 


tidaklah 144 yang bersyukur beri balasan sedikit pun 
laha syai-a wasayajzil lahusy syakirin (144) Wama kana 


pe 

fa 

TN 
89 y 
AN 


A 
GA eS A UN Da 
35 a nb . oi bal Pn r 5 i 9 Z P 
ia meng- dan barang waktu telah ditetap- Alloh dengan kecuali/ akan bah- bagi 
hendaki siapa tertentu kan/ tentukan izin melainkan mati wa satu jiwa 
linafsin an tamuta illa bi-idznil Ilahi kitabam mu-ajjala wamay yurid 
»A pa Ne PERA Sa Cia P zA 41 
- e° . m - è P g? . PA 
SP LAI Dip 35 A Ga Sp Da Ol 
Kami akhirat pahala ia meng- dan barang darinya kami berikan dunia pahala 
beri dia hendaki siapa kepadanya 
tsawabad dunya nu'tihi minha wamay yurid tsawabal akhirati nu'tihi 
EEA KEE v3 2 y 2e (0) , \ DILL Ë nh 
ARA JJ T S SD 9 Ta SS SP sa 
ad 
bersa- berpe- nabi dari Dan betapa orang-2 yang dan kami akan darinya 
manya rang banyak 145 bersyukur memberi balasan 
minhā wasanajzisy syakirin (145) Waka-ayyim min nabiyyin qātala ma`ahū 
Dan ag A 3 2 Z 2% DAI LT Pa 2 A ECA a 5 
| gar, Lag En) Jaw 3 (Hn Lol G | ga 9 Ls N CE aP, 
2 P er g e or 
mereka dan Alloh jalan di menimpa karena mereka men- maka banyak orang-2 
lemah tidak mereka apa yang jadilemah tidak rabani 


ribbiyyūna katsirun fama wahanu lima ashabahum fi sabilil lāhi wamā dha`ufū 


2AL K se AN Z, \ AA abr AK p 
aga € D nadl D pE 

5 oo bs O Ira ca ah | G5 
perkataan ada Dan orang-orang Dia dan mereka tunduk/ dan 
mereka tidak 146 yang sabar menyukai Alloh menyerah tidak 


wamas takānū wallahu yuhibbush shabirin (146) Wama kana gaulahum 


» uv“ pa yaa PEA 11 AJ PA 2 1G I 2A Pa Dor P 

- PA e | » Can FLA " 2. |, Po è | | 

9 6 J Q 19 DA TE LJ pl L P. 8 o Y! 

dan tetap- urusan di dan berlebih- dosa-dosa bagi/ pada am- Tuhan mereka bah- kecuali/ 
kanlah kami dalam lebihan kami kami kami punilah kami berkata wa selain 


illa an qālū rabbanagh fir lana dzunūbanā wa-isrāfanā fi amrinā wa-tsabbit 


142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan 
masuk surga, dan belum membuktikan kepada 
Alloh, orang-orang yang berjihad diantaramu dan 
Alloh mengetahui orang-orang yang sabar. 

143. Sesungguhnya kamu mengharapkan mati 
(membela agama Alloh) sebelum kamu menemui 
(kematian itu); (sekarang) sungguh kamu telah 
melihat (kematian itu) dan kamu menyaksikan 
(kematian dalam membela agama Alloh itu). 

144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang 
rasul, sungguh telah berlalu sebelum Muhammad 
beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau 
dibunuh maka kamu berbalik ke belakang (murtad 
atau berbalik ingkar)? Barang siapa yang berbalik 
ke belakang, maka tidak merugikan Alloh 
sedikitpun, dan Alloh akan memberi balasan 
kepada orang-orang yang bersyukur. 

145. Tidaklah ada bagi satu jiwa bahwa akan mati 
melainkan dengan izin Alloh, (yakni) telah 
ditetapkan dalam waktu tertentu. Barang siapa 
menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan 
kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa 
menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) 
kepadanya pahala akhirat itu. Dan Kami akan 
memberi balasan kepada orang-orang yang 
bersyukur. 

146. Dan betapa banyak dari nabi yang 
berperang, bersamanya (pasti) banyak orang- 
orang rabani (yang dekat dengan Alloh). Maka 
mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang 
menimpa mereka di jalan Alloh, tidak mereka 
lemah dan tidak (pula) mereka tunduk menyerah. 
Dan Alloh menyukai orang-orang yang sabar. 

147. Tidak ada perkataan mereka selain berkata: 
"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan 
tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan 
dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian 
kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang 
kafir". 


148. Karena itu Alloh memberikan kepada 
mereka pahala dunia dan kebaikan pahala akhirat. 
Dan Alloh menyukai orang-orang yang berbuat 
kebaikan. 
149. Wahai orang-orang yang beriman, jika 
kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya 
mereka mengembalikan kamu ke belakang 
(murtad atau berbalik ingkar), lalu kamu kembali 
menjadi orang-orang yang rugi. 

150. Tetapi (ikutilah Alloh), Allohlah 
Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik Penolong. 
151. Kami akan memasukkan ke dalam hati 
orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka 
mempersekutukan Alloh dengan sesuatu yang 
Alloh sendiri tidak menurunkan keterangan tentang 
itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka; dan 
itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang- 
orang yang zalim. 

152. Dan sesungguhnya Alloh telah memenuhi 
janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh 
mereka dengan izin-Nya, sehingga kamu lemah 
dan berselisih dalam urusan (perintah Rasul) dan 
mendurhakai (Rasul) sesudah Alloh 
memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai 
(yakni harta rampasan setelah menang perang). Di 
antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan 
diantaramu ada orang yang menghendaki akhirat. 
Kemudian Alloh memalingkan kamu dari mereka 
untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Alloh 
telah memaafkan kamu. Dan Alloh mempunyai 
karunia untuk orang-orang yang beriman. 


y \ AN P - > Pr 
Av AMAN Lz \ ? < Pa 282r LA 
Alloh Maka memberikan orang-orang kaum atas/ dan tolong- pendirian 

kepada mereka 147 kafir terhadap lah kami kami 


agdamana wanshurna 'alal gaumil kafirin (147) Fa-atahumul lahu 


AN a 2A? A A P pa r A^? AA DA 2A P 
N Kail é E Aa 
kual DA wh BANI olè awe LBA Gls 
orang-2 yang ber- Dia dan akhirat pahala dan ke- dunia pahala 

148 buat kebaikan menyukai Alloh baikan 


tsawābad dunya wahusna tsawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin (148) 


2 Pat 
OSAKA PA Ab A 2 BAN a Aan 
(AS GMN NAS a YA GM HL 
mereka orang-orang kalian jika mereka orang-orang Wahai 
kafir yang menaati beriman yang 
Ya-ayyuhal ladzina amanu in tuthi'ul ladzina kafaru 
(AN >? \ 2 AAA A ai a zÀ PVAS 
e o oo Ld - 
O TAS oa a G Uc de = 29 
orang-orang maka/ lalu tumit-2 kalian atas mereka akan me- 
149 yang rugi kalian berbalik (ke belakang) ngembalikan kalian 
yaruddūkum `alā a`qābikum fatangalibu khasirin (149) 
AA AN Ph y A2 AA E A \ ar a r 
da WO See SI rip Wo G 
Tg 7 D r z -° 
Kami akan penolong sebaik- dan pelindung Alloh Tetapi 
memasukkan 150 baik Dia kalian 
Balil Iahu maulakum wahuwa khairun nashirin (150) Sanulgi 
Y A SDL P A A G PIA 
v - & Pe “- 2? N \ Ag “ D. | - P3, 
kepada mereka memper- dengan rasa mereka orang-orang hati di 
Alloh sekutukan sebab takut kafir yang dalam 
fi gulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi 
LE ak aAA Rer KUTA ATA #1 - 
7 - Pena 
dan seburuk- neraka dan tempat kekuasaan/ dengan- Dia me- tidak apa 
buruk kembali mereka keterangan nya nurunkan yang 
ma lam yunazzil bihi sulthana wama'wahumun nar wabi'sa 
| Z A AN 5 2 
Ae a2 a PL Oa) 22 j FSi! 2 
ANI -Eo Ka) : Na, Sg 
Alloh telah membenarkan Dan orang-orang tempat 
kepada kalian sungguh 151 yang zalim tinggal 
matswazh zhalimin (151) Walaqad shadaqakumul lāhu 
AN a? K aa E O d ARAS Zi Fr or 
D a RI O D R3 
kalian lemah/ ketika sehingga dengan kalian mem- ke- janji- 
sia-sia (pada saat) izin-Nya bunuh mereka tika Nya 
wa'dahu idz taħussūnahum bi-idznih hatta idzā fasyiltum 
A A Pd 27 A? - 2 At 
2 y P2 w a Da Pa 2 . SA 2 sa Ah 
O Vo u aa aa (RA E i Y g (2 53 
Dia perlihat- apa sesudah dari dan kalian urusan da- dan kalian 
kan pada kalian yang mendurhakai lam berselisih 


watanaza tum fil amri wa'ashaitum mim ba'di ma arakum 


A 2 Z Pak A A 2 A > & A A 
» £ é | . | 2 Y S aW » a A a DAY .. “w 
dan di antara dunia ia meng- orang di anta- kalian apa 

kalian hendaki yang ra kalian sukai yang 
mā tuħibbūn minkum may yuridud dunya waminkum 

: T 
Ea- E BA 2 Ar Te, SE AA SA ZA SN A? A ? G 

A MM ua (— d ye LA CO 
untuk Dia meng- dari Dia (Alloh) kemu- akhirat ia meng- orang 
uji kalian mereka memalingkan kalian dian hendaki yang 


may yuridul ākhirah tsumma sharafakum 'anhum liyabtaliyakum 


Y & » pa 
2. ZA 17 2 2A asr a - Pa KAA y 
Jagal de Jaa D Why a Kae Ja 
z 
orang-2 yang atas karunia mem- dan dari Dia (Alloh) dan sesung- 
beriman punyai Alloh kalian memaafkan guhnya 


x - x - — . x k . 7 
walagad 'afa ankum wallahu dzu fadhlin `alal mu minin 


P jg ag LA » A za AN 
KA ge DI Ng iba ko 
seseorang atas/ kalian dan kalian Ketika 


kepada menoleh tidak naik/lari 152 


(152) Idz tush'iduna wala talwūna `alā ahadiw 


3, IALL sår A Pen >A 2A 2 A23 GS 
— 
maka Dia menim- yang lain di pada ia memanggil dan/ sedang 
pakan pada kalian _ antara kalian kalian rasul 
warrasulu yad`ūkum fi ukhrakum fa-atsabakum 
Ma C y7 AL 21 A7. A 15 « 
—3 ú de Ipo KSU — vega 
ia luput apa atas/ kalian supaya dengan/ atas kese- 
dari kalian yang terhadap bersedih hati jangan kesedihan dihan 


ghammam bighammil likaila tahzanu 'ala ma fatakum 


D GAS D sa 


Ap es KY, 


kalian dengan Maha ia menimpa (terhadap) dan 
153 kerjakan apa yang Mengetahui Nan kalian apa yang tidak 
wala mā ashābakum wallahu khabirum bima ta`malūn (153) 
— y 2» P AA Gi wr? DS P LI L S Aaa D. 
a e” . bed 5 . | f7 2 2 ds W % 
sego- ia me- kantuk keten- bersedih sesudah dari atas/kepada (Alloh) me- Kemu- 
longan liputi teraman hati (setelah) kalian nurunkan dian 


Tsumma anzala `alaikum mim ba`dil ghammi amanatan nu'asay yagh-sya tha-ifatam 


G N 
7 à S BÂ PP A 227 AA a eeuw 
tanpa/ dengan/ mereka diri mereka mencemas- sung- dan sego- daripada 
tidak kepada Alloh menduga (sendiri) kan mereka guh longan (lagi) kalian 


minkum watha-ifatun qad ahammat-hum anfusuhum yazhunnūna billāhi ghairal 


ag a i a G a aia ad E SI 
SS D Pa p J 0 Lay” ’ A 

sesu- dari/ urusan dari/ bagi apa- mereka orang-orang dugaan/ benar 
atu barang ini dalam kami kah berkata jahiliah sangkaan 


haggi zhannal jahiliyyah yaguluna hal lana minal amri min syai“ 


ER 12A = AX a KAA Ar SD n D a 


oS 


C 
$ 


diri/ hati da- 
mereka lam 


mereka me- bagi selu- urusan sesung- kata- 
nyembunyikan Alloh ruhnya ini guhnya kanlah 


bagi mereka ti- apa 
kamu terangkan dak yang 
qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim mā lā yubdūna lak 


24 % 24 Ë 2 A > sr ? P > 
SJ p G Us UB AN a UK a 


kalian seki- kata- di sini kami tidak barang urusan dari/ bagi ada seki- mereka 
ranya kanlah dibunuh sesuatu ini dalam kami ranya berkata 
yaguluna lau kana lana minal amri syai-um ma gutilna hāhunā qul lau kuntum 
SI Dae La an Ka 
SIS r ~ . L 2 . AA ne A 
tempat ti- sam- terbunuh atas ditetap- orang-2 niscaya rumah da- 
dur mereka pai mereka kan yang tampak kalian lam 


fi buyūtikum labarazal ladzina kutiba `alaihimul qatlu ila madhāji`ihim 


153. (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak 
menoleh kepada seseorangpun, sedang Rasul 
memanggil kamu untuk (kembali) pada yang lain di 
antaramu, karena itu Alloh menimpakan atas 
kamu kesedihan demi kesedihan, supaya kamu 
jangan bersedih terhadap apa yang luput darimu 
dan tidak (juga) terhadap apa yang menimpa 
kamu. Dan Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

154. Kemudian Alloh menurunkan kepada kamu 
ketenteraman setelah bersedih (berupa) kantuk 
yang meliputi segolongan dari kamu, dan 
segolongan lagi, sungguh yang mencemaskan 
mereka adalah diri mereka (sendiri), mereka 
menduga kepada Alloh yang tidak benar seperti 
dugaan orang-orang jahiliah (atau kebodohan). 
Mereka berkata: "Apakah ada buat kita sesuatu 
dalam urusan ini?". Katakanlah: "Sesungguhnya 
urusan ini seluruhnya untuk Alloh". Mereka 
menyembunyikan dalam diri mereka apa yang 
tidak mereka terangkan kepadamu; mereka 
berkata: "Sekiranya ada bagi kita dalam urusan ini 
barang sesuatu (yang) tidak kita dibunuh di sini". 
Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, 
niscaya tampak orang-orang yang ditetapkan atas 
mereka terbunuh sampai (juga ke) tempat tidur 
mereka". Karena Alloh akan menguji apa yang di 
dalam dadamu dan hendak membersihkan apa 
yang di dalam hatimu. Dan Alloh Maha Mengetahui 
dalam isi hati. 


155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling 


di antaramu pada hari bertemu dua pasukan, 
sesungguhnya hanyalah syaitan yang 
menggelincirkan mereka dengan sebagian 


kesalahan yang mereka perbuat dan sesungguhnya 
Alloh telah memaafkan mereka. Sesungguhnya 
Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. 

156. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan 
kepada saudara-saudara mereka apabila mereka 
bepergian di muka bumi atau mereka berperang: 
"Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah 
mereka tidak mati dan tidak dibunuh". Karena 
Alloh akan menjadikan yang demikian itu (benar- 
benar menjadi) penyesalan dalam hati mereka. Dan 
(ketahuilah bahwa) Allohlah yang menghidupkan 
dan mematikan. Dan Alloh Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan. 

157. Dan jika kamu gugur di jalan Alloh atau 
kamu meninggal, sungguh ampunan dari Alloh dan 
rahmat-Nya lebih baik daripada apa (yakni harta) 
yang mereka kumpulkan. 

158. Dan jika kamu meninggal atau dibunuh, 
tentulah kepada Alloh kamu dikumpulkan. 

159. Maka disebabkan rahmat dari Alloh-lah 
kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kamu bersikap keras dan kasar, tentu 
mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. 
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakallah kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh 
menyukai orang-orang yang bertawakal. 


AAA 
A 


- w NA 2, sA S - 1 
D oran jag BG L 


SS 3 


- - a 2 Sea AA 
hati di apa dan karena Dia hen- dada di apa Alloh dan karena 
kalian dalam yang dak membersihkan kalian dalam yang akan menguji 


waliyabtaliyal lahu ma fi shudurikum waliyumahhisha ma fi gulubikum 


sr, CEZA > F 5 A DAA 4 - Ja 
Ka Iis adl SL OD AAN o Ye a 
a is g IL G Aa SL e a 
dari mereka orang-2  Sesung- hati pada/ Maha Me- dan 
kalian berpaling yang guhnya 154 dalam isi ngetahui Alloh 
wallahu 'alimum bidzātish shudūr (154) Innal ladzina tawallau minkum 
i PF A yeZ | AAA Ki y "NI LA - Dr 
AA € eil aa Ll ya 4 P 
apa dengan setan menggelincir- sesungguh- dua kumpulan/ bertemu pada 
yang sebagian kan mereka nya hanyalah pasukan hari 
yaumal tagal jam'ani innamas tazallahumusy syaithanu biba'dhi ma 
& N PPA T 
a MW D a a aaa a A1 Ta 
w y r A > . .-. 
ÇL C) mio boae W al AS a Ge Abg lynus 
Wahai Maha Maha Alloh sesung- atas Alloh telah me- dansesung- mereka 
155 Penyantun Pengampun guhnya mereka maafkan guhnya perbuat 
kasabu walagad 'afal I3hu 'anhum innal Iaha ghafurun halim (155) Ya-ayyuhal 
A 2 “3 PA 2 ara 2A BD A PAN -, 3 
. . D - . A . .» <. x 2. . 
G HAN bs as GIE G Y pa il 
tat- kepada saudara- dan mereka mereka seperti kalian ja- mereka orang-2 
kala saudara mereka berkata kafir orang-2 yang menjadi ngan beriman yang 
ladzina amani lā takunu kalladzina kafarū waqālū li-ikhwānihim idza 
DA 
L A A pa A Li» DA S DA -A ST 213 . DAS L 
. A . » è . . 5 
dan mereka ti-  disisi/bersa- mereka seki- (dalam) mereka atau muka di mereka 
tidak mati dak  ma-samakita adalah ranya perang adalah bumi bepergian 
dharabu fil ardhi au kang ghuzzal lau kanu 'indana ma matu wama 
Ë a » Ae 2A 3 Ia 8, AA ze Í -»— Z aÀ 3. LLA Dr 1 A 
- “ $ 2 .. 
LI SH alg mes 3 D yau OF AN ( Ce ag yua 
dan Dia Dia meng- dan hati da- kerugian/ demikian Alloh karena akan mereka 
mematikan hidupkan Alloh mereka lam penyesalan itu menjadikan terbunuh 


gutilu liyaj'alal Iahu dzalika hasratan fi gulubihim wallahu yuhyi wayumit 


y » $ L AN 6 Pa PA Z : 
ng : PN Z € 39 d; A ..2 aa 1 Aw 
Alloh jalan di kalian dibu- Dan Maha kalian dengan dan 
nuh /gugur jika 156 Melihat kerjakan apa Alloh 
wallahu bima ta'maluna bashir (156) Wala-in qutiltum fi sabilil lāhi 
AN S srol Go 6% Boso Y 2» ber ĝa A 
mereka daripada lebih dan rah- Alloh dari sungguh kalian atau 
157 kumpulkan apa yang baik mat (-Nya) ampunan mati 
au muttum lamaghfiratum minal lāhi warahmatun khairum mimmā yajma'un (157) 
Ds aros l AN ZAA L GG RA m BA 2 
: (on) Na d ae z% 7 
os im Le W oit al JY e l A 03 
dari rahmat Maka kalian di- Alloh tentulah kalian atau kalian Dan 
dengan 158 kumpulkan kepada dibunuh mati jika 
Wala-im muttum au qutiltum la-ilal lāhi tuħsyarūn (158) Fabimā raħmatim minal 
ks DS » A 2» Tati Z 2T 2. 2A Pa Caz r ? 2 
$ . AA. 2 a Na 2 6 .... 3 te 
Wp Ga Si dal be D CS Ys ed Ed a 
sekeliling dari tentu mereka akan hati kasar bersikap kamu dan se- bagi kamu Alloh 
kamu menjauhkan diri keras adalah kiranya mereka lembut 


lahi linta lahum walau kunta fazh-zhan ghalizhal qalbi lan fadh-dhu min haulik 


8 DOC Ka abu pa 


L A T 2? Pd 

ole 2 »A D Ls, ZA 2, Dah 
kamu membu- maka urusan da- dan musyawarah- bagi dan mohon- dari maka maaf- 
latkan tekad apabila itu lam lah dengan mereka mereka kan ampun mereka kanlah 


fa fu 'anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa-idza 'azamta 


Y A EA f Y DA 301 
A” 3 N O A A A s” w S8 
nn IP KD La“ IX 


L 


Alloh menolong Jika orang-orang Dia Alloh sesung- Alloh 
kalian 159 yang bertawakal menyukai guhnya 
fatawakkal 'alal Iah innal lāha yuhibbul mutawakkilin (159) Iy yanshurkumul lahu 
pe zA A I?I 2 4 (3 » 1 £ AP Ans" > Si; SA 4 
OA Sal SJ > 3 AL oly S3 
dari ia menolong dia yang maka (Alloh) membi- dan bagi 
kalian yang punya siapakah arkan kalian jika kalian 


fala ghaliba lakum wa-iy yakhdzulkum faman dzal ladzi yanshurukum mim 


fe Fs 
Je - 


atas/ maka berta- 
kepada  wakallah 


HE S 


yang me- maka 
ngalahkan tidak ada 


A Pa K A 5 aa ~ | $ oe ti Ae Pri 2s 
: : i a A dg oda 
d a E U3 : J Te 
z 
untuk bagi se- ada/ Dan orang-orang maka hendak- Alloh danatas/ sesudah- 
orang nabi mungkin tidak 160 mukmin lah bertawakal kepada nya/itu 


ba dih wa alal lahi falyatawakkalil mu'minun (160) Wama kana linabiyyin ay 


y : 
w ZA GA T “ 2 L£ DI GI 


A £ 2 AD 
. A - - | æ P A - n rA 

KS 3 E di pn Je G Dh Ha 

tiap- diberi balasan kemu- kiamat pada yang di- dengan ia akan berkhi- 

tiap yangsempurna dian hari khianatinya apa yang datang anat 
yaghull wamay yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu 
an DD OSK 5 35 
Ilgo) ao a Sad O X a : 
keridaan meng- Apakah mereka tidak dan ia 

ikuti — orang-2 yang 161 dianiaya mereka kerjakan 


nafsim ma kasabat wahum lā yuzhlamun (161) Afamanit taba'a ridhwanal 


& y — 

A R Zr 351 A w l w [L A PAra 
tempat dan neraka dan tem- Alloh dari dengan ia kem- 

kembali seburuk-2 jahanam patnya kemarahan bali 


lāhi kamam ba-a bisakhathim minal lāhi wama“wahu jahannam wabi“sal mashir 


dan barang ia ber- 
siapa yang khianat 


F 5 
(ye 
apa diri 


yang 


TS a 


sama seper- Alloh 
ti orang 


SA - P62 7 Tuan Box ANN 
5 1 | Ke - (7) 
ORE » Isa) ali 9 Pn AL | 
mereka dengan Maha dan Alloh di sisi bertingkat- mereka 
163 kerjakan apa yang Melihat Alloh tingkat 162 
(162) Hum darajatun 'indal lah wallahu bashirum bima ya'malun (163) 
da a LAA zi Pe ZA 27 al Go X 
#0 Er í x c 21 UX -9 Qe al) 3 
(golongan) me- dari seorang diantara meng- ke- orang-2 yang atas/ Alloh telah meng- sung- 
reka sendiri rasul mereka utus tika beriman kepada aruniai guh 
Lagad mannal lahu 'alal muminina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim 
y 
ON > ARAR SAS 2 > LAr a) P 2R ar 
LN PI E= al C Lala 
Al-Kitab dan meng- dan member- ayat-ayat- atas/kepada mem- 
ajarkan mereka sihkan mereka Nya (Alloh) mereka bacakan 


yatlu 'alaihim ayatihi wayuzakkihim wayu'allimuhumul kitaba 


(S5) » A Yg > 2 AD » AK 5 | L 
51 2 2 . 2. . 

{W ta He Gd H a W ols 

yang kesesatan sungguh sebe- dari mereka dan se- 

164 nyata dalam lum itu adalah dangkan 


walħikmata wa-in kānū min qablu lafi dhalālim mubin (164) 


D "EP 
K9 


dan 
Hikmah 


160. Jika Alloh menolong kamu, maka tidak ada 
yang mengalahkan kamu; jika Alloh membiarkan 
kamu, maka siapakah yang dapat menolong kamu 
sesudah (dibiarkan Alloh) itu? (Karena itu 
hendaklah) kepada Alloh (saja) orang-orang 
mukmin (atau beriman) bertawakal. 

161. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat. 
Barang siapa yang berkhianat, ia akan datang 
dengan apa yang dikhianatkannya itu pada hari 
kiamat, kemudian tiap-tiap diri diberi balasan yang 
sempurna terhadap apa yang ia kerjakan dan 
mereka tidak dianiaya. 

162. Apakah orang-orang yang mengikuti 
keridaan Alloh sama seperti orang yang kembali 
dengan kemarahan dari Alloh dan tempatnya 
adalah neraka Jahannam? Dan itulah seburuk- 
buruk tempat kembali. 

163. (Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat 
di sisi Alloh, dan Alloh Maha Melihat apa yang 
mereka kerjakan. 

164. Sungguh Alloh telah mengkaruniai kepada 
orang-orang yang beriman ketika (Alloh) mengutus 
di antara mereka seorang rasul dari kalangan 
mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka 
ayat-ayat Alloh, membersihkan mereka, dan 
mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) 
dan Al Hikmah (hadis). Dan sedangkan mereka 
sebelum itu sungguh dalam kesesatan yang nyata. 


165. Dan mengapa (heran) ketika kamu ditimpa 
musibah (pada perang Uhud), padahal kamu telah 
menimpakan musibah dua kali lipat (kepada 
musuh-musuhmu pada perang Badar), kamu 
berkata: "Bagaimana (kekalahan) ini?" Katakanlah: 
"(kekalahan) itu dari sisi dirimu sendiri". 
Sesungguhnya Alloh Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 

166. Dan apa yang menimpa kamu pada hari 
bertemu dua pasukan, maka (kekalahan) 
dengan izin Alloh, dan karena Alloh ingin tahu 
(siapa) orang-orang yang beriman. 

167. Dan (juga) karena Alloh ingin tahu (siapa) 
orang-orang yang munafik. Kepada mereka 
dikatakan: "Marilah berperang di jalan Alloh atau 


pertahankanlah dirimu". Mereka berkata: 
"Sekiranya kami mengetahui (akan terjadi) 
peperangan, tentu kami mengikuti kamu". 


Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran 
daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan 
mulutnya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. 
Dan Alloh lebih mengetahui sesuatu yang mereka 
sembunyikan. 

168. Orang-orang yang mengatakan kepada 
saudara-saudaranya dan mereka duduk (tidak ikut 
berperang) : "Sekiranya mereka mengikuti kita, 
(maka) tidak terbunuh mereka". Katakanlah: 
"maka tolaklah dari dirimu kematian itu, jika kamu 
adalah orang-orang yang benar". 

169. Janganlah kamu mengira bahwa orang- 
orang yang gugur di jalan Alloh itu mati, bahkan 
mereka itu hidup disisi Tuhannya dan mereka 
mendapat rezeki. 

170. Mereka bergembira dengan apa yang Alloh 
berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dan 
mereka gembira dengan orang-orang yang 
mereka tidak (pernah) menemui orang-orang itu 
(yang berasal) dari belakang (atau sesudah masa) 
mereka, tidak ada rasa khawatir atas mereka dan 
mereka tidak bersedih. 


Se, VE 422 A a gor 7 2r 5 Ama r 
. . Sule » a” Dla - .,» z7 - Pa 
ini bagai- kalian dua kali kalian telah sungguh/ musibah menimpa Dan meng- 

mana berkata serupanya menimpakan padahal (kekalahan) kepada kalian apa ketika 


Awalammā ashābatkum mushibatun qad ashabtum mitslaihā qultum annā hādzā 


© s A f yaa KE aA 
a RE ST AA Je AN Ol - — Oo? J 
Maha- sesuatu segala atas Alloh sesung- dirimu sisi dari dia/ kata- 
165 kuasa guhnya sendiri itu kanlah 
qul huwa min 'indi anfusikum innal lāha 'ala kulli syai-in gadir (165) 
Za. | P PAEA gg 
Ora 3 D 
aga l Is Pr ala ! al GA ey KS Lal Lag 
orang-2 yang dan karena Alloh maka daa golongan/ bertemu pada menimpa Dan apa 
beriman Dia ingin tahu dengan izin pasukan hari kalian yang 
Wama ashabakum yaumal tagal jam'ani fabi-idznil Iahi waliya'lamal mu'minin 
3 | 2 . YA G KIK 23 ae dn TESE SANI LoL, r CN 
AN Juru 4 ps p x G E a (m) 
P D 2 r 22 IA 22 hd 
Alloh jalan di berperang marilah kepada dan mereka orang-2 Dan karena 
mereka dikatakan munafik yang Dia ingin tahu 166 
(166) Waliya'lamal ladzina nafagu wagila lahum ta'alau gatilu fi sabilil lāhi 
2 A 2 2A 3 2 yar g F E PGA A VA Pes — 
P Pai 
bagi/ kepada mereka tentu kami meng- pepe- kami seki- mereka pertahankan- atau 
kekafiran ikuti kalian rangan mengetahui ranya berkata lah diri kalian 
awidfa Uu galu lau na`lamu qitālal lattaba`nākum hum lilkufri 
PALA A PAA AB T ifs ? 2A? Ka . KIA 
an AD PA Ia Oa :, a 
p La (Dp - — .. Q æ r 1 “39 Gs 2 
tidak apa dengan mulut mereka bagi dari/ di anta- lebih pada 
ada yang mereka mengatakan iman ra mereka dekat hari itu 


yauma-idzin aqrabu minhum lil-imān yaqūlūna bi-afwahihim mā laisa 


GE Sl ®© G G 


mereka mereka sem- 
mengatakan bunyikan 


E L 8, 23 e 
s mel Al a G 


lebih me- dan hati da- 
Alloh mereka lam 


2 “» 
MAY 
aI 
kepada saudara- 
saudaranya 


Orang-2 
yang 167 


nan 
apa yang ngetahui 
fi gulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun (167) Alladzina galu li-ikhwanihim 


E, A a7 AN ä AA - LI AT BA ALL 
diri dari maka kata- terbunuh tidak mereka meng- sekira- dan mere- 
kalian tolaklah kanlah mereka ikuti kita nya ka duduk 


waga adu lau atha una mā qutilū qul fadra-u `an anfusikumul 


: 22 2 > S TA Ann SP & Em APA 2 — 2.1 
2 | ` 2 | 2. . - | 
3 he gil on $- ol Dy 
di mereka orang-2 kalian Dan ja- orang-orang kalian jika kematian 
dibunuh yang mengira nganlah 168 yang benar adalah itu 
mauta in kuntum shādiqin (168) Wala taħsabannal ladzina qutilū fi 
an WM A 2 Ts KS SANA Jas 
op ND oy A5 ega TE NN Jaa 
Mereka mereka men- Tuhan di sisi (mereka itu) bah- mati Alloh jalan 
bergembira 169 dapat rezeki mereka hidup kan 
sabilil Ilahi amwata bal ahya-un 'inda rabbihim yurzagun (169) Farihina 
A7. A —, 5 or orr y | yy) To 
Za | 2 . Ab 2Å g a” ah 25 yl AA e | E 
- o 23 - Ore 2 IN 6 - 
mereka tidak dengan/ terhadap dan mereka karunia- dari Alloh memberikan dengan 
menemui orang-2 yang gembira Nya kepada mereka apa yang 


bima atahumul lāhu min fadhlihi wayastabsyiruna billadzina lam yalhagu 


WS » Ý 


mereka mereka dan 
170 bersedih hati tidak 
bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun (170) 


Y > yag 2 w 

D P 

3 rb Ep Si : WO 

rr o2 rr 

atas merasa bahwa belakang dari 
mereka khawatir tidak mereka 


DEDA S, 3 - D Grs 


tidak Alloh 


ü TA ) | Z w 2. [2A L? 5 & 
dan bah- dan Alloh dari Mereka 
wasanya bergembira 


pahala Dia menyia- 
nyiakan 


dengan 
karunia nikmat 
Yastabsyirūna bini matim minal lāhi wafadhliw wa-annal lāha lā yudhi'u ajral 


A 2» » AS J 2A r 2 1> Ga- CA 2 A 
EFE : SN (MN Ti 

apa sesu- dari dan bagi mereka memperke-  Orang-2 orang-2 yang 

yang dah Rasul (-Nya) Allah pel (menaati yang 171 beriman 


o's AA as pe B gh A gad 


besar pahala dan mereka dari /di antara mereka ber- bagi luka menimpa 

172 bertakwa mereka buat baik orang-2 yang mereka 
ashabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattagau ajrun 'azhim (172) 

Af 


BA UI ni S Taat Pa an F An AA zi 

asb SI a X3 HUI SU i Ie 5 
karena itu takutlah untuk mereka telah sung- 

kepada mereka kalian 


manusia sesung- manusia/ kepada 
guhnya orang 
Alladzina gala lahumun nāsu innan nasa qad jama`ū lakum fakhsyauhum 


menga- Orang-2 


mengumpulkan guh mereka takan yang 


PAN A 4 P ) Ay A rs g A 13 “1 
2 Pa “2. Ae 2 2 - y 7 ra » 
pelindung dan Alloh cukuplah dan mere- keimanan maka ia menam- 
173 sebaik-2 kami ka berkata bah mereka 
fazadahum imanaw wagalu hasbunal Iahu wani' mal wakil (173) 
2A Gg GA EA 2 Su 2.7. MEA 
dan mereka kebu- YANG tidak asa Alloh dari dengan Maka mere- 
mengikuti rukan mereka karunia nikmat ka kembali 


Fangalabu bini'matim minal Ilahi wafadhlil lam yamsas-hum su-uw wattaba' Uu 


Aq Ra | se y a w) > “ DL Asr & ` 
P 2 LJ . (ve) . Jas | AN 
SE SS 5 l we ml ps lo Wo 3 3 
setan mereka sungguh yang dam mem- dan Alloh keridaan 
itu hanyalah 174 besar punyai Alloh 


ridhwanal lah wallahu dzu fadhlin `azhim (174) Innama dzalikumusy syaithanu 


ANN P A I2 » Age >A AC 

(wo) e S D... e 2% | e para 5 

(Wo) JA f 3 ol IP 3 (DP [ó 
orang-2 yang kalian jika dan takutlah kalian takut ke- maka ja- 


175 beriman adalah kepada-Ku pada mereka nganlah 
yukhawwifu auliya-ahu fal3 takhāfūhum wakhafoni in kuntum mu“minin (175) 


te = TA A LA 


pengikut- ia menakut- 
pengikutnya nakuti 


pi ZAZ >% 2AF TC? g >ð rA > T A2 X2 Aa 
Al long óy AR) SI E) Sea SM D ON, 


Alloh memberi tidak sesungguh- m da- mereka orang-2 menyedih- Dan 
mudarat dapat nya mereka kafiran lam bersegera yang kankamu janganlah 
Wala yahzunkal ladzina yusāri`ūna filkufr innahum lay yadhurrul lāha 
S Z y » Z P - SG \ z 
BL a A . IL AG 417 sy Aaa Aang 
gs - 
siksa/ dan bagi akhirat di (sesuatu) bagi Dia men- bahwa Alloh meng- sedi- 
azab mereka bagian mereka jadikan tidak hendaki kit pun 


syai-a yuridul lāhu alla yaj'ala lahum hazh-zhan fil akhirati walahum “adzabun 


2 AG x PAR 2G W T Got.” 
f “ 2% en . S1. 

mereka me- tidak dengan - mereka mem- orang-2 Sesung- yang 

mudaratkan dapat iman naa beli menukar yang guhnya 176 besar 


'azhim (176) Innal ladzinasy tarawul kufra bil-imani lay yadhurrul 


171. Mereka bergembira dengan nikmat dan 
karunia dari Alloh, dan bahwasanya Alloh tidak 
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. 
172. (Yaitu) orang-orang yang menaati Alloh dan 
Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam 
perang Uhud). Bagi orang-orang yang berbuat 
kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada 
pahala yang besar. 

173. Orang-orang yang mengatakan kepada 
mereka: “ manusia yang sesungguhnya manusia, 
sungguh mereka telah berkumpul untuk 
(memerangi) kamu, karena itu takutlah kepada 
mereka,” ternyata (perkataan) itu malah 
menambah (kuat) keimanan mereka dan mereka 
menjawab: “Cukuplah Alloh saja yang menjadi 
Penolong kami dan Alloh adalah sebaik-baik 
Pelindung”. 

174. Maka mereka kembali dengan nikmat dan 
karunia dari Alloh, tidak menyentuh mereka 
keburukan, mereka mengikuti keridaan Alloh. Dan 
Alloh mempunyai karunia yang besar. 

175. Sesungguhnya mereka itu hanyalah syaitan 
yang menakut-nakuti pengikut-pengikutnya, 
karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, 
tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu adalah 
orang-orang yang beriman. 

176. Dan janganlah menyedihkan kamu 
(terhadap) orang-orang yang bersegera dalam 
kekafiran; sesungguhnya mereka tidak dapat 
merugikan Alloh sedikitpun. Alloh menghendaki 
bahwa Dia tidak (akan) memberi mereka bagian di 
akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. 

177. Sesungguhnya orang-orang yang menukar 
iman dengan kekafiran, mereka tidak dapat 
merugikan Alloh sedikitpun: dan bagi mereka azab 
yang pedih. 


178. Dan janganlah kamu menyangka orang- 
orang yang kafir bahwasanya Kami memberi 
tangguh kepada mereka (itu) lebih baik bagi 
mereka. Sesungguhnya Kami hanyalah menunda 
kepada mereka supaya dosa mereka bertambah; 
dan bagi mereka azab yang menghinakan. 

179. Tidak ada (maksud) Alloh untuk membiarkan 
orang-orang yang beriman sehubungan dengan apa 
yang kamu (alami) sekarang ini (yakni 
bercampurnya kaum muslimin dengan kaum 
munafikin), sehingga Dia membedakan yang buruk 
(munafik) dari yang baik (muslim). Dan tidak ada 
Alloh memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang 
gaib, akan tetapi Alloh memilih dari rasul-rasul- 
Nya siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu 
berimanlah kepada Alloh dan rasul-rasul-Nya, dan 
jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu 
pahala yang besar. 

180. Janganlah mengira orang-orang yang kikir 
dengan apa (yakni segala sesuatu) yang Alloh 
berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu baik 
bagi mereka. Tetapi (sebenarnya) kekikiran itu 
buruk bagi mereka. Akan dikalungkan apa yang 
mereka kikir dengan itu (yakni segala sesuatu itu di 
lehernya) pada hari kiamat. Dan kepunyaan Alloh- 
lah segala warisan langit dan bumi. Dan Alloh Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

181. Sesungguhnya Alloh telah mendengar 
perkataan orang-orang yang mengatakan: 
"Sesungguhnya Alloh miskin dan kami orang- 
orang yang kaya". Akan Kami catat apa yang 
mereka katakan dan pembunuhan mereka atas 
nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan 
mengatakan (kepada mereka): "Rasakanlah 
olehmu azab yang membakar". 


SG 3 Ge 2 AAN PETA OZS IKI Esos À 
SL a 2. A G 5 2 A s” 

mereka orang-2 kamu Dan ja- yang siksa/ dan bagi sesuatu/ Alloh 
kafir yang menyangka nganlah 177 pedih azab mereka sedik it pun 


lāha syai-aw walahum `adzābun alim (177) Wala yahsabannal ladzina kafaru 


T r 3 » P. P 
L GN Ia en Ie 0 d 

ÚI PNE 5 A de Lol KY Le ie Lo 
dosa supaya mereka kepada Kami sungguh bagi diri lebih kepada Kami mem- bahwa- 

bertambah mereka menunda hanyalah mereka baik mereka beri tangguh sanya 


annama numli lahum khairul li-anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsmaw 


\ - AN G A BA 7 

1 1, ZAT an gw / P Ava fo 5 61 21 

apa atas orang-2 yang untuk Alloh ada Tidak yang meng- siksa/ dan bagi 

yang beriman membiarkan 178 hinakan azab mereka 

walahum 'adzabum muhin (178) Ma kanal I3hu liyadzaral mu“minina "ala mā 
A 2A A & 1 2r l> Z Y de DA 
SAE a 4 Ban sa SM LH Babe ai 
dg an SG o g e ST PA 

untuk perlihatkan Alloh ada dan yang dari yang Dia mem- se- atasnya kalian 

kepada kalian tidak baik buruk bedakan hingga 


antum 'alaihi hatta yamizal khabitsa minath thayyib wama kanal lāhu liyuthli'akum 


y y 2 

w 2r "3 2r A P 2 \ Pa 
kepada maka Dia ke- siapa rasul- dari D% Alloh akan yang atas 
Alloh berimanlah hendaki yang rasul-Nya memilih tetapi gaib 


'alal ghaibi walakinnal lāha yajtabi mir rusulihi may yasyā“ fa-Amini billahi 


y a, 2 z A II 
SPAH K 3 AS a MA 
kalian dan 
beriman jika 


dan rasul- 
rasul-Nya 


dan kalian 
bertakwa 
Walā 


maka 
bagi kalian 


Dan ja- 
nganlah 179 
warusulih wa-in tu“minū watattagu falakum ajrun 'azhim (179) 


yang pahala 


besar 


Sa RA > aa | AA -j Te LÂL or \ Grr oz 
E A da Sa S Do oA Si Ka 
baik ia (ke- karunia- dari Alloh memberikan dengan mereka orang-2 mengira 
kikiran) Nya kepada mereka apa yang kikir yang 
yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumul lāhu min fadhlihi huwa khairal 
Da AN pa Aa A MEPA 8. D. K Ka 
r o S 2» a 3 D D - 
kiamat pada dengan- mereka apa akan dika- bagi buruk ia/keki- bahkan/ bagi 
hari nya bakhilkan yang lungkan mereka kiran tetapi mereka 


lahum bal huwa syarrul lahum sayuthawwaguna ma bakhilu bihi yaumal giyamah 


Ga) tg, L Te AAN r & Si - y DG | A (7 , Pa 
7 2 O Mei — DA M 
Maha kalian dengan dan dan langit segala dan milik 

180 Mengetahui kerjakan apayang Alloh bumi warisan Alloh 


walillahi miratsus samawati wal-ardh wallahu bima ta'maluna khabir (180) 


Pa 


A 2 I b P A AZ P A? A At 
AG OLI MA 2 ol YANG CAN J <n 

orang-2 dan miskin Alloh sesung- mereka orang-2 perka- Alloh telah men- Sung- 
yang kaya kami guhnya mengatakan yang taan dengar guh 
Lagad sami'al lāhu gaulal ladzina qalu innal lāha fagiruw wanahnu aghniya" 

Na Yaz aa PUS PATI PA - BAET 
dan Kami benar dengan nabi-nabi dan pembu- mereka apa akan 
katakan (alasan) tanpa nuhan mereka katakan yang Kami catat 


sanaktubu mā qālū waqatlahumul ambiyā-a bighairi ħaqqiw wanaqūlu 


A - » Gt p PAR AN s? ZA 22 2A 
2 D z .-. - . “2 Po . 
tangan-2 didahulukan/ dengan apa/ Demi- yang azab 


kalian diperbuat disebabkan kian itu 181 membakar 
dzugu 'adzabal harig (181) Dzalika bima gaddamat aidikum 


A rA 4 Pa an AN C > 722 G r zoz AA 


sesung- mereka Orang-orang terhadap ham- dengan aniaya Dg Alloh dan bah- 
guhnya mengatakan yang 182 ba-hamba-Nya (menganiaya) bukan wasanya 
wa-annal lāha laisa bizhallamil lil abid (182) Alladzina galu innal 

“DX Za , - SA — DÅ G- mo K - - ` 
. - .. e°’ . 2 r 
ob CSi SP dya) AP NI CI IS AY 


dengan dia mendatang- se- 
kurban kan kepada kami hingga 
lāha 'ahida ilainā alla nu“mina lirasulin hatta ya tiyana biqurbanin 


kepada sese- kami supaya kepada telah men- Alloh 
orang Rasul beriman tidak kami janjikan 


: Z ég 5 KT € 
SA a ya (Er aya 36 PG 45 i; 


dengan kete- sebe- dari beberapa telah datang sesung- kata- api mema- 
rangan-2 nyata lumku orang Rasul kepada kalian guhnya kanlah kannya 
ta“kuluhun nār qul qad jā-akum rusulum min qabli bilbayyināti 
H3 22> 2 2 2A AALT 1L Z Pg » Ka 
orang-orang kalian jika kalian mem- maka kalian kata- dan de- 
183 yang benar adalah bunuh mereka mengapa kan/ sebutkan ngan yang 


wabilladzi gultum falima gataltumuhum in kuntum shadigin (183) 


7 — DI Ke A AG pa - 
y Mia ZA Pe A - 2 d ?, . d . 
-.. $ . $ . 
= h Para Us 2 AZ, S5 H pE ob 
dengan keterang- mereka sebelum dari rasul- telah di- maka se- mereka mendus- Maka 
an-2 yang nyata datang kamu rasul dustakan sungguhnya takan kamu jika 


Fa-in kadz-dzabuka fagad kudz-dziba rusulum min qablika ja-u bilbayyinati 


nA IK < £ (3) AN AN 
SA ial D Se AL Dah KAI 
mati akan me- jiwa Tiap- yang membe- dan dan 
rasakan tiap 184 rikan cahaya Kitab Zabur 


wazzuburi walkitabil munir (184) Kullu nafsin dza-iqatul maut 


Pa a 2 LZ AN AL L DS A HA KA 
Go SS KD SI DA D S5 

ia maka ba- kiamat pada pahala kalian akan di- dan sesungguh- 
dijauhkan rang siapa hari sempurnakan nya hanyalah 


wa-innama tuwaffauna ujurakum yaumal giyamah faman zuhziha 


& 


~, A A 2 Pa » »A 
3 pa S L - DLX La r S A Paai 
. - À] . hd (9 e CA 
Gall ô al | Lo | | y | i 
p - 9 HE Aha > J» 2 NA Of 
dunia kehidupan dan ti- ia ber- maka surga dan ia neraka dari 
daklah untung sungguh dimasukkan 
‘anin nari wa-udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya 
2A E e. A IT DIT 19 DAA ATT D 
» w - . - 
harta dalam/ Sungguh ka- tipuan/ mem- kese- mela- 
kalian terhadap lian akan diuji 185 perdayakan nangan inkan 


illa mata ul ghurur (185) Latublawunna fi amwalikum 


NT Aa lo 4 < P EA A aA Ars 
Al-Kitab mereka orang-orang dari 


diberi yang 
wa-anfusikum walatasma`unna minal ladzina utul kitāba 


dan sungguh kalian dan diri kalian 


akan mendengar 


A 


ds I SG 
o D a & Ker P 2 A Pe A 2A Da 2 
PA > e & . 
banyak gangguan / me- mereka mem- orang-orang dan sebelum dari 
nyakitkan hati persekutukan yang dari kalian 


min gablikum waminal ladzina asyraku adzan katsira 


rasakanlah 
oleh kalian 


182. (Azab) yang demikian itu adalah disebabkan 
perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya 
Alloh tidak menganiaya hamba-hamba-Nya. 

183. (Yaitu) orang-orang yang mengatakan: 
"Sesungguhnya Alloh telah memerintahkan kepada 
kami, supaya kami jangan beriman kepada seorang 
rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami 
kurban yang dimakan api". Katakanlah: 
"Sesungguhnya telah datang kepada kamu 
beberapa orang rasul sebelumku membawa 
keterangan-keterangan yang nyata dan membawa 
apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu 
membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang 
yang benar". 

184. Jika mereka mendustakan kamu, maka 
sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul 
sebelum kamu, mereka membawa keterangan- 
keterangan yang nyata, Zabur dan kitab yang 
memberikan cahaya (yakni Taurat dan Injil). 

185. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Dan 
sesungguhnya pada hari kiamat sajalah 
disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan 
dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka 
sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu 
tidak lain hanyalah kesenangan yang 
memperdayakan. 

186. Sungguh, kamu akan diuji terhadap 
hartamu dan dirimu. Dan sungguh, kamu akan 
mendengar dari orang-orang yang diberi kitab 
sebelum kamu dan dari orang-orang yang 
mempersekutukan (Alloh dengan sesuatu), 
gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Dan 
jika kamu bersabar dan bertakwa, maka 
sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan 
yang patut diutamakan. 


187. Dan (ingatlah), ketika Alloh mengambil janji 
dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): 
"Hendaklah kamu menerangkan kitab itu kepada 
manusia, dan jangan kamu menyembunyikan kitab 
itu," lalu mereka melemparkan kitab itu ke 
belakang punggung mereka dan mereka 
memperjualbelikan kitab itu dengan harga murah. 
Maka alangkah buruknya kitab yang mereka jual 
beli. 

188. Janganlah kamu mengira orang-orang yang 
bergembira dengan apa yang mereka kerjakan dan 
mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak 
mereka lakukan, janganlah sekali-kali kamu 
menyangka bahwa mereka itu bisa lepas dari siksa, 
dan bagi mereka siksa yang pedih. 

189. kepunyaan Alloh-lah kerajaan langit dan 
bumi, dan Alloh Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 
bumi, dan silih berganti malam dan siang terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 

191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Alloh 
ketika berdiri, duduk, dan di atas pembaringan 
mereka serta mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya 
Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan (langit 
dan bumi) ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, 
maka peliharalah kami dari siksa neraka. 

192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa 
yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka 
sungguh Engkau telah hinakan ia, dan tidaklah bagi 
orang-orang yang zalim (ditolong oleh) para 
penolong. 


AN ak 2 » P » -A Y g >A Grr 2 $ DA » 
(un) f : sh nAi P | y 
W al E a Gis b a aa ols 
urusan patut di- dari/ter- demikian maka se- dan kalian kalian dan 
186 utamakan masuk itu sungguhnya bertakwa bersabar jika 
wa-in tashbirū watattaqū fa-inna dzālika min `azmil umur (186) 
A GA PA AN rd A 2A PA LP 3 EA 27 
.... Aug .. 2... AA A * Sa 
kepada hendaklah kalian Al-Kitab mereka orang-2 janji Alloh meng- Dan 
manusia menerangkannya diberi yang ambil ketika 
Wa-idz akhadzal lāhu mitsagal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi 
A — » 
z4 Ma EEA 5 SAN. Teka ARs A ke g [AAC 4 
Ce RA Se 03 GS Dr S; 
harga dengannya dan mereka me- punggung ke lalu mereka kalian menyem- dan 
(janji) nukar/ membeli mereka belakang — melemparkannya bunyikannya jangan 
wala taktumunahu fanabadzuhu wara-a zhuhurihim wasytarau bihi tsamanan 
1 opr 5 G r Ay. Cw) san 2. p PEIA Bf r 
\ Le IL AN 
opraw GA US Ý Op sis WL 
mereka orang-2 kalian Jangan mereka apa/ yang maka alang- sedikit 
bergembira yang mengira 187 tukar/ beli barang kah buruknya 
galila fabi“sa mā yasytarūn (187) La tahsabannal ladzīna yafrahuna 
salire AU # 28r k 7G ARA Te 
Yo Iga a k 1 Lu oyla Ip S| Go 
- pa e . pa 
kalian me- maka mereka  tidak/ dengan mereka bah- dan mereka mereka dengan 
nyangka jangan kerjakan belum apa yang dipuji wa menyukai datangkan apa yang 


bima ataw wayuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum 


ATA LK PALA C %3 7 w aIL A 

$ í : 

DV A Ka Eo Se “3 AI OA Dya 

kerajaan Dan kepu- yang siksa dan bagi siksa dari dengan 
nyaan Alloh 188 pedih mereka terlepas 

bimafazatim minal `adzāb walahum `adzābun alim (188) Walillahi mulkus 

3 DOB A KAA opi 

8 DM 7 sg SD de D 9 

da- Sesung- Maha- sesuatu segala atas dan a langit 

lam guhnya 189 kuasa Alloh bumi 


samawati wal-ardh wallahu `alā kulli syai-in qadir (189) Inna fi 


y JD á IB NS SMAN g 
A Ba 19 É Ba I) 3'9 Dg Ye 
sungguh ter- dan malam dan silih dan langit pencip- 
dapat tanda-2 siang berganti bumi taan 
khalgis samawati wal-ardhi wakh-tilafil laili wannahari la-ayatil 
IA Gi”. La YAN PIN y DIN Aw 
Qs) d 
639 UG a SSK gái P DAN 
dan berdiri Alloh mereka Orang-2 bagi orang-orang 
duduk mengingat yang 190 yang berakal 


li-ulil-albāb (190) Alladzina yadzkurunal Ilaha giyamaw wagu udaw 


a lah a Di AR P Ya 
ON SI Ge g ós 9 nge de 

dan langit pen- da- dan mereka pembaringan 
bumi ciptaan lam memikirkan mereka atas 

wa 'ala junubihim wayatafakkaruna fi khalgis samawati wal-ardhi 

AN T P Ai KT aa Z 24 r ae Pd 
BSK HB INA WM LEK D 
neraka siksa maka peliha- Mahasuci sia-sia ini Engkau tidak- Tuhan 
191 ralah kami Engkau ciptakan lah kami 


rabbana ma khalagta hadza bathilan subhanaka fagina 'adzaban nar (191) 


5 S A & A Pag AG. »A Pi 1 T ra 
. . 2 A é S1 . 
Ya GAN G, Xp D SEM Js oa al L 
dari bagi orang-2 dan ti- Engkau hi- maka ke dalam Engkau barang sungguh Tuhan 
zalim daklah nakan dia sungguh apineraka masukkan siapa Engkau kami 


Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wama lizh-zhalimina min 


2 An A » “3 Z CA r o A “GG erat AN 1 a 

3 ms 5 GE 5 ZA (e 

agar kepada memanggil/ panggilan/ kami sesungguh- Tuhan para 
iman menyeru seruan mendengar nya kami kami 192 penolong 


anshar (192) Rabbana innana sami na munadiyay yunadi lil-imani an 


Aa, Ga GD ob Wi EL: 


: x 5 TAS TE YAN 
p j D D 


É% A— 
dosa-dosa bagi ampunilah ya Tuhan maka kami dengan Tu- berimanlah 


dari dan ha- 
kami puskanlah kami kami kami beriman han kalian kalian 


aminu birabbikum fa-amanna rabbana faghfir lana dzunubana wakaffir anna 


À g 
EA - AR Ming Gp OW T .—. PDA “G1 A P 
telah Engkau jan- apa berilah Ya a be- dan wafat- kesalahan-2 
jikan kepada kami yang kami Tuhan 193 yang baik serta kan kami kami 


sayyi-atina watawaffana ma'al abrar (193) Rabbana wa-atina ma wa attana 


AN 2, f2? AA A lT, ga r 9 P EA yr 
OR Aa I a y ta IA K 

a S - 
rasul-rasul atas 
Engkau 


janji Engkau tidak sungguh kiamat (pada) Engkauhi- dan 
194 menyalahi Engkau hari nakan kami jangan 
‘alā rusulika wala tukhzina yaumal giyamah innaka Ia tukhliful mi'ad (194) 


Z 


23 PA Pa Ae A lt Aa PIA >A Lr Ln 
5 Ka pe Le AYI Da au SN 


dari diantara  orang-2 yang amal/pe- Akumenyia- tidak sungguh Tuhan bagi Maka memper- 
kalian beramal kerjaan nyiakan Aku mereka mereka kenankan 
Fastajaba lahum rabbuhum anni Ia udhi'u 'amala 'amilim minkum min 
KA Wa GIE Ta Kas SI 3 
SA 23 DaN a It aga 


dan mereka mereka makaorang-2 sebagian dari sebagian perem- atau laki- 
diusir berhijrah yang yang lain kalian puan laki 
dzakarin au untsa ba'dhukum mim ba'dh fal ladzina hajaru wa-ukhriju 
Gee, SY ví A (aa La 247 P 2° Tag Na » ba > 
- - 3 5 . 
Ò asa lans daS g bab ë maob: o 
sungguh akan dan mereka dan mereka jalan- pada dan mereka rumah/kampung dari 
Aku hapus dibunuh membunuh Ku disakiti halamannya 


min diyarihim wa-udzu fi sabili wagatalu wagutilu la-ukaffiranna 


P Fa Ae, y 
P Pa Av z » w P DI 
gie SN) = E a - 
bawah- dari yang surga dan sungguh akan kesalahan-2 dari 
nya mengalir Aku masukkan mereka mereka mereka 
‘anhum sayyi-atihim wala-udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal 
AN (Bu APA gao aye Pho 2 - z<? 
AL r w 2 w AA y 2 
WM Su : TR: 
HI SI oie ag aa ae ya bly SP 
pahala sebaik- di sisi- dan Alloh sisi dari pahala sungai- 
195 baik Nya Alloh sungai 


anhāru tsawābam min `indil lah wallahu `indahū husnuts tsawab (195) 


& 
$ Gu AN BM ? " Da > 3 brz EGA - 
KS pE WS Ii gh LS DN 


r 
bolak-balik/ kamu Ja- 
hilir mudik terperdaya ngan 


sedikit Kese- negeri di mereka orang-2 
nangan 196 itu dalam kafir yang 
Lā yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilād (196) Matā`un galilun 


Pd - D 
KE Sa C) A P Eag AH SA C AR 
. 3 e. 
vo dà S J W Lll Sa He KPI a 
mereka orang-orang Akan tempat dan sebu- Jahanam tempat ting- kemu- 
bertakwa yang tetapi 197 tinggal ruk-buruk gal mereka dian 
tsumma ma“wahum jahannamu wabi“sal mihad (197) Lakinil ladzinat taqau 
P. PA IN y “ pa 
Lay 2 y ANAK | 1 7a 2 2% Do yr ZA PAT? 
» (3 . .. . 
DD HM US Ih GA SL AD 
di da- mereka sungai- bawah- dari mengalir surga bagi Tuhan 
lamnya kekal sungai nya mereka mereka 


rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha 


193. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami 
mendengar seruan yang menyeru kepada iman, 
(yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", 
maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, 
ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan 
hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, 
dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang 
baik. 

194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah 
Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul 
Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada 
hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi 


janji". 
195. Maka Tuhan mereka memperkenankan 
permohonannya (dengan berfirman): 


"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal 
orang-orang yang beramal di antara kamu, baik 
laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu 
(berasal) dari sebagian yang lain. Maka orang- 
orang yang berhijrah, diusir dari kampung 
halamannya, disakiti pada jalan-Ku, membunuh 
(karena berperang di jalan Alloh) dan dibunuh, 
sungguh akan Aku hapus dari mereka kesalahan- 
kesalahan mereka dan sungguh akan Aku 
masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari sisi 
Alloh. Dan dari sisi Alloh sebaik-baiknya pahala". 
196. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh 
kegiatan orang-orang kafir di dalam negeri. 

197. Itu hanyalah kesenangan sementara, 
kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam: 
dan (Jahannam) itu seburuk-buruk tempat tinggal. 
198. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa 
kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka 
kekal di dalamnya sebagai anugerah dari sisi Alloh. 
Dan apa yang di sisi Alloh adalah lebih baik bagi 
orang-orang yang berbuat baik. 


199. Dan sesungguhnya dari Ahli kitab ada orang 
yang beriman kepada Alloh dan kepada apa yang 
diturunkan kepada kamu dan kepada apa yang 
diturunkan kepada mereka serta mereka penuh 
kerendahan hati (atau tunduk) kepada Alloh, dan 
mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Alloh 
dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala 
di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Alloh sangat cepat 
perhitungan-Nya. 

200. Wahai orang-orang yang beriman, 
bersabarlah kamu dan tingkatkanlah kesabaranmu 
serta waspadalah kamu, dan bertakwalah kepada 
Alloh, supaya kamu beruntung. 


» Tiz AN ar G7 2 P P. &) » 2 w Z JA 
ya € w) 2 ya Y 
wo ols VN g al e lag al eoa Yy 
dari Dan sesung- bagi orang-2 yang lebih Alloh disisi dan Alloh sisi dari (sebagai) 
guhnya 198 berbuat baik baik apa yang anugerah 
nuzulam min 'indil lah wamā 'indal lāhi khairul lil-abrār (198) Wa-inna min 
Pe DIPA l sÅ ~ 1 PA > - 
Un Sa da to ab “San ad sea al 
dan apa kepada diturun-  danapa  dengan/ ke- ia ber- ada Al-Kitab Ahli 
yang kalian kan yang pada Alloh iman orang 


ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wama unzila ilaikum wama 


2 1 y) PIALA Y Xy ra À 5 AI JA 
Ce a aah D D DR Ke A 

harga Alloh dengan/ mereka menu- tidak kepada mereka khusyuk kepada diturun- 
kepada ayat-2 kar/membeli Alloh (tunduk) mereka kan 


unzila ilaihim khasyi'ina lillahi Ia yasytaruna bi-ayatil lāhi tsamanan 


\ & 2 E EEA A A 48 
g” A » 8 s 2 > A y N 2 |o 
\ “ 1 E2 curs mal rn Jl Mas 
Alloh sesung- Tuhan di sisi pahala bagi mereka sedikit 
guhnya mereka mereka mereka itu 


galila ula-ika lahum ajruhum 'inda rabbihim innal Iaha 


Z As 
29 > An) D 20 ag Tx AN Pa 7 A2? z 
| | : : Q 
Imo Ig) X Ma 2 Pl! Er 
bersabarlah mereka orang-orang Wahai perhitungan sangat 
kalian beriman yang 199 cepat 
sari'ul hisab (199) Ya-ayyuhal ladzina āmanush biru 
DIa NU Te A 
kalian supaya (kepada) dan ber- dan waspa- dan tingkatkan 
200 beruntung kalian Alloh takwalah dalah kalian kesabaran kalian 


washabiru warabithu wattaqul lāha la`allakum tuflihun (200) 


